TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 8 

TERBIT PADA HARI SENIN 

16 SEPTEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



Tanimbar 


Kebanggaa 


emuku 2L 

n Anak Negeri 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


B J. Habibie 
Tutup Usia 


Dimakamkan dengan Upacara Kenegaraan di TMP Kalibata 


JAKARTA - Seluruh rakyat Indone¬ 
sia berkabung atas wafatnya Presiden 
ke-3 Republik Indonesia (RI), Prof. 
Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie di 
RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Rabu 
(11/9) pukul 18.05 WIB. 

Menurut Thareq Kemal Habibie, 
ayahnya yang dirawat sejak 1 Septem¬ 
ber lalui ini meninggal diusia 63 tahun 
karena gagal jantung serta organ-organ 
yang melemah akibat usia yang menua. 

“Alasan kenapa meninggal adalah 
karena sudah menua dan memang 
kemarin kan saya katakan bahwa 
gagal jantung yang mengakibatkan 
karena penuaan itu karena memang 


orang menjadi tua. Organ-organ itu 
melemah menjadi tidak kuat lagi. 
Maka tadi jam 18.05, jantungnya den¬ 
gan sendiri menyerah. Sampai detik 
terakhir saya ada di situ. Tapi hari ini 
pada tanggal 11 September, jam 18.05 
Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf 
Habibie sudah meninggal dunia,” ujar 
dia dalam pejelasannya. 

Presiden yang memungkinkan ber¬ 
langsungnya reformasi demokrasi 
serta referendum kemerdekaan bagi 
Timor Timur setelah pendahulunya, 
Suharto lengser, selanjutnya dimak¬ 
amkan dengan upacara kenegaraan... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 




Demi Tanimbar, DPRD Terima LPJ Pemda 

SAUMLAKI - DPRD Tanimbar 
menggelar Paripurna lanjutan, Kamis 
(12/9) lalu. Ranperda Paripurna terse¬ 
but dipimpin oleh wakil ketua DPRD 
Piet Kait Taborat, dan dihadiri oleh 
Sekda Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar Piterson Rangkoratat didampingi 
Kepala Badan Pengelola Keuangan 
Daerah, Jhon Batlayeri. Hasil dari 
paripurna tersebut Laporan Pertang¬ 
gung Jawaban (LPJ) Keuangan Daer¬ 
ah Tahun Anggaran 2018 disetujui. 

Menurut Piet Kait Taborat, men¬ 
genai pembahasan Ranperda sudah 
BERSAMBUNG KE HAL.11 


KM Jasi Siap Layani Kebutuhan Masyarakat 


SAUMLAKI - Ketua Koperasi Tu¬ 
nas Harapan Legier, Arnolis Lodar- 
mase menyatakan salah satu produk 
unggulannya kapal motor (KM) Jasi 
yang merupakan kapal milik pemda 
yang dipercayakan untuk dikelola 
sebagai sarana transportasi antara 
Adaut dan Saumlaki ini akan selalu 
siap melayani masyarakat yang ingin 
menggunakan jasa transportasi laut. 

“Masyarakat di Kecamatan Selaru 
saat ini lebih banyak itu memilih KM 
Jasi karena kami sangat menguta¬ 
makan keselamatan, kemudian kedua 


pelayanan terhadap masyarakat kami 
tetap maksimal dan efisien sebab wak¬ 
tu perjalanan yang ditempuh kurang 
lebih 60 menit lebih dan terhitung be¬ 
rapa mil laut dari ibu kota kecamatan 
ke ibu kota kabupaten lalu kemudian 
kembali,” ujar dia pada Selasa (10/9). 

Dikatakan antusias masyarakat 
yang tinggi terhadap pelayanan, ak- 
sesebilitas, kenyamanan dan kesela¬ 
matan di dalam kapal yang memuat 
4 life draft capsul atau kapsul penye¬ 
lamat ini merupakan tujuan utama... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Provinsi Apresiasi SLB Bhakti Luhur Saumlaki 

OLILIT - Dinas Pendidikan dan Ke- anak-anak berkebutuhan khusus 


budayaan Provinsi Maluku menggelar 
kegiatan Pendampingan Implementasi 
Kurikulum 2013 (K-13) bagi guru Se¬ 
kolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah In- 
klusi Tingkat Provinsi Maluku Tahun 
2019 di SLB Kartini Saumlaki pada Ka¬ 
mis (12/9) hingga Sabtu (14/9). 

Dalam sambutan Kadispenbud 
Maluku, Drs. M. Sale Thio, M.Si 
yang diwakili oleh Kepala Bidang 
(Kabid) Pembina Pendidikan Khu¬ 
sus, Jahja S. Baljanan, S.Sos, MH 
mengatakan kegiatan K-13 bagi 



merupakan bentuk implementasi 
dari kebijakan pemerintah terkait 
dengan pendidikan untuk semua 
(PUS) yaitu semua anak, baik anak 
normal dan anak dengan berkebu¬ 
tuhan khusus mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk mem¬ 
peroleh layanan pendidikan sesuai 
dengan kebutuhannya yang bertolak 
dari tujuan pendidikan nasional da¬ 
lam amanat Undang-Undang (UU) 
Nomor 20 Tahun 2003 yaitu menja¬ 
di manusia yang cakap dan kreatif. 

Maka penyelenggaraan pendi¬ 
dikan nasional tersebut harus di¬ 
fokuskan pada empat aspek pen¬ 
capaian kompetensi peserta didik, 
yaitu kompetensi ilmu pengetahuan 
atau kognetif, kompetensi sikap 
dan moral yaitu afektif, kompetensi 
ketrampilan atau psikomotorik dan 
kompetensi keimanan.... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Rambo 

Sebagai bagian dari masyarakat 
desa di Tanimbar, beta sudah men¬ 
dengar adanya 8 miliar rupiah yang 
informasinya disalahgunakan sama 
mereka yang seharusnya berikan... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Vijiwi Maksimal Layani Mitan 


T atap Muka Guru PAUD KM Dulatama Tenggelam, i Tewas 


Promosi Tanimbar di Jakarta 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.08 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













































02 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Vijiwi Petrolium Maksimal Layani Minyak Tanah 



SAUMLAKI - Salah satu pemasok 
Bahan Bakar Minyak (BBM) di Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar, CV. 
Vijiwi Petrolium sudah maksimal 
melayani ketersediaan BBM jenis 
minyak tanah di daerah yang terdi¬ 
ri dari 10 kecamatan itu. 

Menurut Direktur CV. Vijiwi 
Petrolium, Andreas J. W. Taborat pi¬ 
haknya selalu melayani masyarakat 
kepulauan Tanimbar melalui 54 
pangkalan dengan baik sesuai den¬ 
gan pembagian kuota sejak tahun 


2010 sebanyak 100 kilo liter (Kl) 
dan jadwal distribusi yang telah di¬ 
tentukan oleh PT. Pertamina. 

“Pada tanggal 9 dan 10 Septem¬ 
ber masing-masing kami pemba¬ 
gian 10 kl itu di Sifnana, Olilit, 
Pasar Omele dan Pasar Lama dan 
dalam kota juga Larat untuk seki¬ 
tar 10 sampai 15 pangkalan. Ada 
yang 1 ton dan tiga drum, karena 
harus bagi-bagi biar menyebar 
merata,” kata dia menanggapi ke¬ 
langkaan BBM di Tanimbar kepa¬ 
da media pada Kamis (12/9). 

Taborat menuturkan untuk ban¬ 
yaknya kuota BBM dari setiap agen 
sudah ditentukan oleh Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) yang dilan¬ 
jutkan ke kabupaten dan kota di 
Maluku dan dibagikan lagi ke mas¬ 
ing-masing agen kemudian menye¬ 
bar ke pangkalan-pangkalan serta 
pihak PT. Pertamina akan menen¬ 
tukan sistim distribusinya. 

“Kebetulan sekali kami punya peru¬ 
sahaan ini juga layani sampai pang¬ 
kalan-pangkalan di Larat, untuk itu 
kita bagi di Larat itu rata 100 kl untuk 
tiap bulan kadang-kadang naik 10,90 
ada juga 100 sekian, selalu main disitu 
yang sisanya itu kita bahwa di Keca¬ 
matan Wertamrian sampai ke Tanim¬ 
bar Selatan,” tuturnya. 

Taborat menambahkan dalam 
memilih pangkalan sebagai relasi 
pihaknya selalu selektif dan ketat 
dengan meminta para pangka¬ 
lan untuk menunjukkan surat ijin 


usaha yang sesuai dengan perun- 
dang-undangan dan menilai un¬ 
tuk saat ini kebutuhan permintaan 
BBM di Kepualaun Tanimbar se¬ 
makin bertambah dengan seiring 
bertambahnya jumlah penduduk 
dan menjamurnya jenis usaha 
restoran dan industry rumahan. 
Melihat perubahan tersebut, pi¬ 
haknya juga memberi alternatif 
penggunaan tabung LPG berat 5,5 
kg dan 12 kg kepada masyarakat, 
secara khusus tempat-tempat usa¬ 
ha agar minyak tanah terfokus ke 
masyarakat dan terkendali. 

“Sejak tahun lalu kan saya sudah 
coba kasih masuk lpg supaya kita 
kasih ke restoran-restoran dan ham¬ 
pir semua restoran besar di Tanim¬ 
bar sudah pasok lpg. Jadi istilahnya, 
mereka sudah tidak bisa ambil ja¬ 
tah minyak tanah lagi. Permintaan 
tabung juga tinggi bulan lalu naik 
200 lebih tabung,” tambah dia. 

Taborat pun meminta adanya pen¬ 
gawasan dari aparat keamanan, Pe¬ 
merintah Daerah (Pemda) melalui 
dinas terkait dan partisipasi aktif 
dari masyarakat untuk turut men¬ 
gawasi setiap pangkalan yang ada 
agar penyaluran dari setiap pang¬ 
kalan tetap sesuai dan tidak berlebi¬ 
han dari kebutuhan masyarakat. 

“Saya juga minta kepada kepoli¬ 
sian untuk awasi juga, artinya 
untuk setiap pangkalan kita mau 
awasi kan tidak bisa tiap malam 
atau tiap hari. Sedangkan kalau 


kami disini memang agak keras 
dengan pangkalan, kalau ada yang 
tidak sesuai silahkan kita punya 
nomor telepon,” tutupnya. 

Di kesempatan berbeda, Operate 
Heat (OH) Terminal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) Pertamina Saumla- 
ki, Sidin Ibrahim Piadjo memapar¬ 
kan bahwa ada empat agen yang 
melayani pasokan BBM jenis min¬ 
yak tanah di Bumi Duan Lolat, dian- 
taranya CV. Nike Perkasa, CV. Delta 
Jaya, CV. Tutukratu Perkasa dan CV. 
Vijiwi Petrolium dengan kuota mas¬ 
ing-masing sebesar 120 ton. 

Menurutnya dengan total kuota 
itu sudah cukup memenuhi kebu¬ 
tuhan minyak tanah di Tanimbar 
dan Maluku Barat Daya (MBD), 
yang selama sebulan terhitung ra¬ 
ta-rata 791 ton. Ia pun meminta 
Pemda untuk melakukan penga¬ 
wasan karena jika sudah sampai 
ke agen itu sudah bukan tanggu- 
ngjawab Pertamina dan kepada 
masyarakat Tanimbar untuk tidak 
perlu kawatir karena dengan kuota 
971 ton minyak tanah masyarakat 
akan selalu dilayani. 

“761 kl khusus untuk Saumla- 
ki dan Larat, menurut kuota itu 
sudah cukup satu bulan. Jika ada 
yang selundupkan ke industry dan 
diketahui segera lapor ke Pertami¬ 
na. Saya akan kirimkan laporan ke 
general manager pertamina supaya 
dikurangi jatahnya, bisa jadi di¬ 
coret usahanya,” papar dia. (L02) 


Jurnalis Kunjungi Inpex 

JAKARTA - Para jurnalis asal 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
mengunjungi pojok dari Perusahaan 
minyak dan gas (Migas) asal Jepang, 
Inpex Corporation yang mengelola 
Blok Masela di Lapangan Abadi yang 
terletak di Laut Arafura pada acara 
Indonesia Petroleum Convention and 
Exhibition (IPA Convex) ke-43 Tahun 
2019 di pada Rabu (4/9). 

Para jurnalis Tanimbar yang terdiri 
dari media Radio Republik Indonesia 
(RRI) Stasiun Produksi Saumlaki, Tab¬ 
loid Duan Lolat dan Lelemuku.com 
disambut hangat oleh VP Corporate 
Services Inpex Masela Nico Muhyiddin, 
Acting Dr. Manager Communication 
and Relation Inpex Masela Puri Minari, 
Special Expertise Inpex Masela Ltd Hali- 
da Hatta dan Media Relation Inpex Cor¬ 
poration Moch N. Kurniawan. 

Selain para wartawan Tanimbar, turut 
hadir juga jurnalis Papua Barat yang did¬ 
ampingi oleh Staf Humas SKK Migas 
Pamalu Alfian dan Ferry Runtuwene 
mengikuti presentasi yang dibawakan oleh 
Senior Engineer Process Sulistia Didit 

Dalam pensentasinya Didit men¬ 
jelaskan tentang tahapan beroperasinya 
kilang gas alam cair Blok Masela dari 
Drilling atau ngebor di laut, fasilitas pen- 
gelolahan lepas pantai, pipa bawah laut 
sampai kilang LNG di darat dan menun¬ 
jukkan poster-poster tentang local con- 
tent and national capacity building road- 
map, kegiatan CSR Inpex, skema darat 
proyek LNG abadi dan milestone proyek 
LNG abadi serta dampak berganda dari 
proyek itu. Setelah presentasi dilanjut¬ 
kan dengan sesi tanya jawab, pemberian 
cenderamata dan foto bersama. (L01) 


Saka Bahari Lanal Saumlaki Pentas Tari di Sail Nias 2019 


TELUK DALAM - Kontingen 
Saka Bahari Pelantara IX Sail Nias 
Tahun 2019 dari Pangkalan An¬ 
gkatan Laut (Lanal) Saumlaki, 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku menampilkan tari- 
an Tanimbar ‘Mnyama Tawahuk’ di 
pembukaan acara lomba selancar 
internasional di Pantai Sorake, Desa 
Botohili, kecamatan luahagundre, 
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi 
Sumatra Utara pada Selasa (12/9). 

Menurut Pasintel Lanal Saumlaki, 
Kapten Laut (P) Agus Hariyanto 
bahwa Saka Bahari Lanal Saumlaki 
mendapat kehormatan tersendiri 
untuk tampil menampilkan tari- 
an tersebut dihadapan para tamu 
dari 15 negara, diantaranya Jepang, 
Australia, Brazil, Spanyol, Argen¬ 
tina, Peru, Portugal, Gana, Afrika, 
Amerika, Kanada, Croatia, Slova¬ 
kia, Polandia dan Indonesia. 

Selepas penampilan itu peserta 
dari Saka Bahari Lanal Saumlaki 
mendapat apresiasi melalui tepuk 
tangan meriah dari seluruh mas¬ 
yarakat dan tamu undangan serta dii¬ 
kuti dengan foto dan menari bersama. 

“Dari sinilah Tanimbar hususnya 
mulai dilihat dunia dan mulai dike¬ 
nal, karena sebelumnya masyarakat 
luar hanya mengenal Ambon. Teta¬ 
pi setelah tampil dalam pembukaan 
acara ini Tanimbar mulai dikenal, 
khususnya oleh masarakat Nias 
yang dimana diujung nusantara ba¬ 
gian barat dan peserta perlombaan 
selancar seluruh dunia,” tutur dia. 

Para penari ‘Mnyama Tawahuk’ 
pun menjadi sorotan media, di¬ 


mana langsung diwawancarai 
oleh salah satu TV Swasta yang 
menanyakan kesan dan pesan 
penampilan di acara berskala 
internasional. Selepas itu para 
masyarakat yang hadir juga ber¬ 
bondong-bondong berswafoto ber¬ 
sama tim penari. 

Turut hadir pada acara tersebut, 
pejabat negara yang mewakili Pre- 
diden Republik Indonesia (RI) dari 
Kementrian Pemberdayaan Mas¬ 
yarakat Desa dan Pembangunan 
Desa Tertinggal dan Transmigrasi 
Taufik Majid, Gubernur Sumut 
melalui Kepala Dinas Pemuda 
dan Olahraga Sumut Hj. Baaru- 
din Siagian dan Bupati Nias Se¬ 
latan Hilarius Duha serta Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Nias selatan. (L02) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















TANIMBAR RAYA 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 JteLelemuku 



Dispenbud Tatap Muka Bersama Para Guru PAUD 


SAUMLAKI - Dinas Pendi¬ 
dikan dan Kebudayaan Kabupaten 
(Dispenbud) Kepulauan Tanim¬ 
bar, menggelar pertemuan bersama 
para Kepala Sekolah (Kepsek) dan 
guru Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Taman Kanak-Kanak 
(TK), Kelompok Bermain (KB) dan 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) sekepu- 


lauan tersebut pada Kamis (12/9). 

Menurut Kepala Bidang (Kabid) 
Pembinaan PAUD dan PNF Dis¬ 
penbud Tanimbar, Misye Natalia 
Uwuratuw, S. STP bahwa kegiatan 
tersebut dilakukan untuk mem¬ 
bahas berbagai program kegiatan 
guna membangun PAUD sejak 
dini dan merupakan pertemuan 


awal perkenalan dengan pimpinan 
Kepala Dispenbud yang baru, Drs. 
Herman Yoseph Lerebulan yang 
didelegasikan kepada Sekretaris, 
Christianus Fatlolon, SS., MM. 

“Inti dari petemuan ini adalah 
bagaimana seluruh kepala PAUD, 
TK, KB dan SPS Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar memiliki komit¬ 
men kembali untuk bisa mengetahui 
tugas dan tanggung jawab dalam 
membina pendidikan di Tanimbar,” 
kata dia kepada media di Aula Ke- 
menterian Agama Saumlaki. 

Misye menuturkan untuk mem¬ 
bina PAUD sesuai dengan Visi dan 
Misi Bupati Petrus Fatlolon, SH., 
MH dan Wakil Bupati (Wabup) 
Agustinus Utuwaly, S.Sos yaitu 
mewujudkan masyarakat Tanim¬ 
bar yang sehat, cerdas, berwibawa 
dan mandiri dimulai dengan me¬ 
nata kurikulum, sarana prasara¬ 
na, akreditasi sekolah dan Daftar 
Pokok Pendidikan (Dap o dik). 

Selain itu juga Dispenbud ber¬ 
tugas untuk mengawal berbagai 
bantuan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 


Daerah (APBD) yang diterima se¬ 
kolah melalui Surat Pertanggung 
Jawaban (SPJ) yang sesuai dengan 
amanat Petunjuk Teknis (Juknis). 

“Ini menjadi perhatian kita ber¬ 
sama untuk sama-sama mengecek 
dan mengawal sehingga SPJnya bisa 
berjalan sesuai dalam juknis, agar 
di tahun berikutnya masih diberi¬ 
kan kesempatan untuk mendapat¬ 
kan berbagai bantuan ataupun bisa 
dinaikan dananya,” tuturnya. 

Mengakhiri pertemuan tersebut, 
sebanyak 131 Kepsek melakukan 
penandatanganan pakta integritas 
yang berisi tentang kesediaan tunduk 
dan patuh terhadap seluruh ketentu¬ 
an peraturan perundang-undangan 
dalam pelaksanaan tugas pokok aan 
fungsi sebagai kepala sekolah ser¬ 
ta berperan secara proaktif dalam 
upaya pencegahan aan pemberan¬ 
tasan korupsi, kolusi dan nepotisme 
serta tidak melibatkan diri dalam 
perbuatan tercela. Kemudian, kese¬ 
diaan dan konsisten untuk melaku¬ 
kan perbaikan dan pemutakhiran 
data sekolah pada aplikasi Dapodik 
secara berkala dan insidentil sesuai 
dengan kondisi nyata sekolah. (L02) 


Masyarakat Usulkan Pemekaran Wertamrian 


SAUMLAKI - Rencana pemekaran 
desa dan kecamatan yang digagas 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Tanimbar menuai dukungan sejum¬ 
lah pihak. Salah satunya berasal dari 
Forum Masyarakat Fandesyaur Desa 
Sangliat Krawain yang menghendaki 
agar Kecamatan Wertamrian perlu 
dimekarkan menjadi dua wilayah. 

Menurut perwakilan Forum Mas¬ 
yarakat Fandesyaur, Agustinus Ra- 
nanwarat, aspirasi ini telah disam¬ 
paikan melalui surat resmi kepada 
Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon 
dengan tembusan surat yang sama 
kepada DPRD, Kabag Tata Pemer¬ 
intahan serta Kabag Hukum. Sebab 
dikatakan hal ini adalah bagian dari 
keinginan masyarakat dalam rangka 
pengembangan Kecamatan kedepan 
serta upaya memperpendek rentang 
kendali terhadap pelayanan publik 
di kecamatan tersebut. 

“Kami melihat jauh kedepan bahwa 
Kecamatan Wertamrian perlu dime¬ 
karkan. Sebab hal ini sudah digagas 
oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar dan kabar terkait rencana pe¬ 
mekaran sejumlah desa dan kecamatan 
di kabupaten ini tentu kami sambut 
baik,” ungkap dia pada Kamis (12/9). 

Ia menjelaskan wilayah pemekaran 
Wertamrian Utara, desa-desanva ter¬ 
diri dari Amdasa, Sangliat Dol, San¬ 
gliat Krawain, Arui Bab serta Arui 


Das, sedangkan wilayah Wertamrian 
Selatan terdiri dari Desa Atubul Da, 
Atubul Dol, Lorulun dan Tumbur. 

“Ini usulan karena sifatnya as¬ 
piratif, selanjutnya menjadi ke- 
wenangan Pemerintah. Dimekar¬ 
kan atau tidak ini hanyalah usulan 
yang nantinya akan dibahas, dikaji 
dan kemudian diputuskan sesuai 
regulasi yang ada”, tambah dia. 

Dirinya berharap semoga apa yang 
telah diperjuangkan ini bisa terakomo¬ 
dir untuk menjawab kebutuhan mas¬ 
yarakat dalam hal pelayanan publik. 

“Kami membantu gagasan-gagasan 
yang baik dan menarik yang oleh 
Pemkab Tanimbar telah diupayakan 
beberapa bulan yang lalu,” terang dia. 

Selanjutnya, salah satu tokoh per¬ 
empuan Tanimbar, Klementina Ke- 
litadan menyatakan dukungan atas 
pemekaran kecamatan ini. Sebab ia 
menilai semakin meningkatkan pe¬ 
layanan publik terhadap masyarakat 
di wilayah tersebut. 

“Selaku tokoh perempuan saya me¬ 
minta agar usulan ini dapat diakomo¬ 
dir sehingga kedepan nanti masyrakat 
dapat merasakan dampak pelayanan 
publik. Apalagi ibukota Kecamatan 
saat ini cukup jauh dari lima desa di 
wilayah Wertamrian bagian Utara, se¬ 
hingga jika menjadi sebuah Kecamatan 
akan semakin meningkatkan kese¬ 
jahteraan masyarakat,” tutur dia. (L01) 


Lantas Polres Gelar Olahraga Bersama 


SAUMLAKI - Guna menumbuh¬ 
kan semangat menjaga kesehatan 
dan kebugaran tubuh,Kasat Lan¬ 
tas Polres Maluku Tenggara Barat 
(MTB), AKP Jhon D. Baumasse 
mengajak seluruh anggota dan Jaja¬ 
ran Lantas untuk olah raga bersama 
di Saumlaki pada Sabtu (14/9). 

Olah raga bersama ini diselengga¬ 
rakan dalam rangka memperingati 
hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas 
ke 64 tahun 2019 dengan Tema 
Dengan Semangat Promoter Korlan- 


tas Polri mengoptimalkan pelayanan 
Lalu Lintas berbasis IT guna men¬ 
dukung Program Road Safety. 

Rute olah raga bersama dengan 
titik star dari Mako Polres Maluku 
Tenggara Barat, menyelusuri jalan 
Ir.Soekarno dan kembali Finish 
pada Mako Polres MTB 

Kegiatan olah raga bersama yang 
dilaksanakan dalam rangka mem¬ 
peringati hari ulang tahun Polisi 
Lalu Lintas ke 64 tahun 2019 ber¬ 
langsung aman dan lancar. (Mil) 



Tenun Tanimbar Tampil di Kriyanusa Dekranas 


246 stand yang terdiri dari 37 stand 
kementerian dan BUMN, 170 stand 
Dekranasda, 25 stand individu, 8 
stand mitra dan 6 stand asosiasi. (L02) 


JAKARTA - Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) Tanimbar menampi- 
lan kain tenun ikat khas Tanimbar di Pamer¬ 
an Dekranas Tahun 2019 yaitu ikon pamer¬ 
an kerajinan terbesar yang ditujukan sebagai 
wadah promosi produk UMKM binaan 
Dekranas di seluruh Indonesia 

Menurut Ketua Dekranasda Ta¬ 
nimbar, Joice M. Fatlolon Pentury pi¬ 
haknya diberikan kesempatan untuk 
memperagakan koleksi busana dan 
tas desainnya dengan berbahan tenun 
ikat Tanimbar yang telah dimodifikasi 
modern di Gedung Balai Kartini Jalan 
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta pada 
Sabtu (14/9). “Fashion show pamer¬ 
an kriyanusa Dekranas 2019, bangga 
dengan tenun ikat Tanimbar,” kata dia 
Pameran KriyaNusa 2019 sendiri 
diikuti oleh Dekranasda seluruh Indo¬ 
nesia, sejumlah BUMN dan kemente¬ 
rian juga memfasilitasi mitra binaanya 
untuk terlibat, diantaranya sebanyak 

Fat Dragon Kitchen Sajikan Sukiyaki 


SAUMLAKI - Cafe dan Restoran 
Fat Dragon Kitchen yang beralamat di 
Jalan Sukarno Depan Kantor Perikanan 
Kota Saumlaki menghadirkan makanan 
tradisonal asal Jepang, Sukiyaki dengan 
harga terjangkau untuk semua kalangan. 

“Saya mau tampilkan ini, sehing¬ 
ga anak-anak Tanimbar juga tahu cita 
rasanya, makanan ini sebelumnya kan 
tidak pernah ada di Tanimbar. siapa saja 
bisa makan dan harganya pun tidak ma¬ 
hal. Inilah makanan yang bisa kita cicipi 
bukan hanya kalangan tertentu saja. Itu 
yang saya mau sajikan di Tanimbar, seh¬ 
ingga kita juga tidak kalah saing dengan 
pengusaha yang lain,” kata pemilik cafe 
dan Resto itu, Martha Th. Temmar Mal- 
isngora pada Kamis (12/9). 

Selain mengedepankan moto 
‘Makanan Sehat Menu Sukiyaki’ dengan 
pelayanan harga kaki lima dan rasa bin¬ 
tang lima, Cafe dan Restoran Fat Drag¬ 
on Kitchen juga hadir untuk menjawab 
kebutuhan pekeijaan bagi para wanita 
Tanimbar. Sehingga lewat usaha terse¬ 


but, para wanita dapat memperoleh hal 
yang baru, seperti kemampuan berso¬ 
sialisasi dengan orang lain dan mampu 
menyajian makanan secara baik. 

Harga menu di Cafe dan Restoran 
Fat Dragon Kitchen, diantaranya paket 
Sukiyaki untuk dua orang sebesar Rp80 
ribu, untuk empat orang Rp 150 ribu dan 
untuk 6 orang seharga Rp260 ribu. Paket 
hemat fat dragon untuk dua orang, yaitu 
nasi putih, chap chay ayam dan ayam 
lada hitam mentega seharga Rp60ribu. 

Paket hemat untuk empat orang, 
yaitu nasi putih, chap chay ayam, ayam 
lada hitam mentega atau saus padang, 
ikan asam manis dan sup jagung man¬ 
is seharga Rpl60ribu dan paket hemat 
untuk enam orang yaitu nasi putih, chap 
chay ayam, sapi lada hitam, ayam men¬ 
tega, ikan asam manis dan sup tom yam 
seharga Rp250ribu. Selain itu juga ada 
menu grill steak fat dragon kitchen, aneka 
snack, menu alakarte, aneka minuman 
seperti jus, mix jus, hot and drink coffe, 
moctail, milk shake hingga desert. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















04 O&Lelemukii 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 



Speedboad Terbalik di Kei Besar, i Meninggal 35 Selamat 


LANGGUR - Speed boat atau kapal 
cepat bernama KM Dulatama yang 
memuat 36 orang dilaporkan terba¬ 
lik di perairan Kei Besar, dekat Desa 
Werka, Kabupaten Maluku Tenggara 
(Malra) pada Sabtu (14/9) siang. 

“Speed boat tersebut sementara 


dalam perjalanan dari Desa Mastur, 
Kei Kecil menuju Desa Relean di Kei 
Besar, Kabupaten Maluku Tenggara 
dan terbalik pada pukul 11:30 WIT 
akibat dihantam gelombang,” kata 
Kepala Kantor Pencarian dan Perto¬ 
longan (Basarnas) Ambon, Muslim¬ 


in dalam rilis media. 

Dari 36 orang korban kecelakaan 
laut ini 1 dilaporkan meninggal 
dunia dan 2 orang dalam kondisi 
kritis. Mereka semua dievakuasi 
ke Tual oleh Tim Penyelamat yang 
terdiri dari Pos SAR Tual, ABK 
KN SAR Bharata, Kepolisian Resor 
Tual, dan Badan Nasional Penang¬ 
gulangan Bencana (BPBD) Tual 
dan Bakamla guna menjalani per¬ 
awatan di RSUD Tual. 

Lokasi kejadian sendiri terletak 
pada koordinat 5°54.987’S 
132°50.625’E dengan jarak sekitar 
33,37 NM, melaju ke arah 160,43° 
Selatan dari KN SAR Bharata dan 
KNP 364 KPLP Tual. 

Kapal yang dinahkodai oleh Ji- 
maidi Raharusun ini membawa 
rombongan KKN dari Tenaga Kes¬ 
ehatan dan Jemaat Gereja Protestan 
Maluku (GPM) dalam rangka per¬ 
ayaan HUT Angkatan Muda Gereja 
di Desa Relean. 

Namun kira-kira dalam 1 jam per¬ 
jalanan, kapal milik Badan Usaha 
Milik Ohoi (BUMO) Desa Vatkidat 
itu dihantam ombak besar sehing¬ 
ga membuat penumpang panik dan 
mengakibatkan kapal tidak seim¬ 
bang dan tenggelam. Pada saat yang 
sama penduduk sekitar yang sedang 
melaut kemudian melakukan penye¬ 
lamatan kepada para korban. (L01) 


Berikut Nama 36 Korban: 

1. Hadani Masela (44) 

2. Jeifielen Raharusun (16) 

3. Yesaya Lanmuali (24) 

4. Foler Fordatkosu (20) 

5. Nova Wulantery(25) 

6. Tifany Far Far (19) 

7. Herlian Maloy (17) 

8. Cristo Wattimena (29) 

9. Veronika Talupun (57) 

10. dr. Audrin Huka (27) 

11. Agustina Uniwali (57) 

12. Putri Rahantoknam (23) 
13.Sarah Afitu (21) 

14. Novi Watyanan 

15. Evan Borola (28) 

16. dr. Febrin Paliyama (28) 

17. Chay Laimeheriwa (21) 

18. Brian Yohanis Saiselar (18) 

19. Drile Leunupun (15) 

20. Jumaidi Raharusun ((35) 

21. Andra Pasalbessy (18) 

22. Risharol Hurelen (28) 

23. Floren Aldovina Batlolona 
(meninggal dunia) 

24. Novita Hukubun (21) 

25.Ivonny Pattyanan (16) 

26. Magdalena Ngarbingan (30) 

27. Melmda Tamasela (29) 

28. Riesari Rupiasa (34) 

29. Mania S. Kameubun (23) 

30. Yuni H. Watyanan (17) 
31.0ktovina Ngiyaubun (26) 

32. Delila Batmalussy (16) 

33. Cristiano O. Mumu (30) 

34. Jen Syahilatua (35) 

35. Alberth Leleuly (36) 

36. Vivi Hahury (23). 


PKK MBD Serahkan Mesin Pengolah Jagung 


Kodam Gelar MTT Aparat Intelijen 


TIAKUR - Bertempat di Balai 
Desa Tomra pada Sabtu (7/9), Ket¬ 
ua Tim Penggerak Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) 
Kabupaten Maluku Barat Daya 
(MBD) Ny. Rely Noach menyerah¬ 
kan langsung mesin pengolah Jag¬ 
ung kepada 2 kelompok Dasawisma 
PKK Kecamatan Leti di 2 desa yak¬ 
ni Desa Tutukey dan Desa Tomra. 

Mesin pengolah jagung ini mer¬ 
upakan Bantuan atas kerjasama 
Dinas Pertanian Provinsi Maluku 
bersama TP PKK Maluku yang 
diperuntukan bagi 2 kelompok Da¬ 
sawisma Kecamatan Leti yang dis¬ 
erahkan lewat Ketua PKK MBD. 

Turut hadir menyaksikan penyera¬ 
han ini antara lain, Kadis Pertanian 
Kabupaten MBD, Perwakilan Dinas 
Pertanian Maluku, Camat Pulau Leti 
beserta staf, Ketua TP PKK Keca¬ 
matan Leti beserta Pengurus PKK 
Kecamatan dan Desa, Pengurus TP. 
PKK Maluku, Ny. E. Renyaan, Ro- 
haniawan, Kelompok Dasa Wisma, 
para Kades dan masyarakat Desa 
Tomra, serta undangan lainnya. 

“Bantuan ini diperuntukan bagi 
kelompok Dasawisma yang sedang 
aktif melaksanakan UP2K (Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga) - 
PKK untuk dapat memperoleh nilai 
tambah dari hasil usaha mereka, da¬ 
lam rangka meningkatkan pendapa¬ 
tan keluarga dan masyarakat,” kata Ny. 
E. Renyaan dalam sambutannya men¬ 
jelaskan tujuan bantuan dimaksud. 

Sementara itu pada kesempatannya, 
Ny. Rely Noach selaku ketua TP PKK 
Kabupaten MBD mengapresiasi ban¬ 
tuan ini. “Acara yang Idta laksanakan 
hari ini selain merupakan implemen¬ 
tasi dari program PKK juga merupa¬ 


kan komitmen dari TP PKK MBD 
mendukung program Pemda yakni 
Gerakan Cinta Pangan Lokal, kata 
Rely Noach dalam sambutannya. 

Pemda MBD dalam mengimple¬ 
mentasikan program Gerakan Cinta 
Pangan lokal, telah diinstruksikan 
oleh Bupati MBD, Benyamin Th. 
Noach, S.T kepada segenap ASN 
wajib mengkonsumsikan pangan 
lokal yakni jagung yang diproduksi 
dari dan oleh petani di MBD, jag¬ 
ung tersebut dibeli langsung dari 
petani sehingga menambah peng¬ 
hasilan bagi petani. 

Mengakhiri Acara, Ny. Rely Noach 
selaku Ketua TP. PKK Kabupaten 
MBD mengucapkan terima kasih 
yang sebesar besarnya kepada Dinas 
Pertanian Provinsi Maluku dan TP. 
PKK Provinsi Maluku atas bantuan 
yang diberikan dan berpesan kepa¬ 
da kelompok penerima bantuan agar 
memanfaatkan bantuan ini dengan 
sebaik baiknya bagi peningkatan kese¬ 
jahteraan keluarga dan masyarakat, dan 
berharap semoga di tahun mendatang 
bantuan serupa juga masih tetap ber¬ 
lanjut diberikan kepada kelompok dasa 
wisma lainnya di seluruh MBD. (K07) 


AMBON - Untuk memastikan kea¬ 
manan dan kenyamanan ratusan ma¬ 
hasiswa asal Papua dan Papua Barat, 
yang tengah menimba ilmu di berb¬ 
agai perguruan tinggi di Ambon, Ka¬ 
polda Maluku, Irjen Pol. Drs Royke 
Lumowa, M.M, menggelar makan 
malam bersama seluruh mahasiswa 
asal Papua. Kapolda mengatakan, 
bahwa jamuan makan malam terse¬ 
but merupakan bagian dari silaturah¬ 
mi antara Polda Maluku, dengan 


AMBON - Dihadapkan dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan te¬ 
knologi serta dinamika kehidupan 
yang semakin kompleks pada saat ini, 
dunia intelijen diharapkan mampu 
terus bergerak dan berubah dengan 
cepat, sehingga aparat intelijen hen¬ 
daknya selalu peka mengikuti seti¬ 
ap pergeseran pola interaksi sekecil 
apapun dan sigap menjawab tuntutan 
tugas dengan aktif mengembangkan 
potensi serta kualitas diri. 

Untuk itu, Kegiatan Mobile Training 
Team (MTT) ini merupakan momen 
yang tepat guna meningkatkan profe¬ 
sionalitas aparat intelijen dan sekaligus 
untuk membekali para Babinsa dalam 
menghadapi situasi dan perkemban¬ 
gan tugas ke depan. 

Hal demikian disampaikan Pangdam 
XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Tau- 
fiq dalam amanat yang dibacakan oleh 
Kasdam Pattimura Brigjen TNI Asep 
Setia Gunawan dalam pembukaan Mo¬ 
bile Training Team (MTT) Pengetahuan 
Dasar Intel bagi Baintel dan Babinsa Ko¬ 
dam Pattimura tahun 2019, bertempat 
di Rindam Pattimura, Desa Suli, Keca¬ 
matan Salahutu, Malteng. 

Secara garis besar MTT Intel ini ber- 


para mahasiswa asal dua provinsi itu. 

“Komunitas atau mahasiswa Papua 
dan Papua Barat yang ada di Ambon, 
sebanyak 109 orang. Tidak ada hal pent¬ 
ing yang kita bicarakan, kita disini hanya 
berkumpul, bercengkrama, bersendagu- 
rau dan bersilaturahmi,”k ata Kapolda 
kepada media disela-sela jamuan makan 
malam, Selasa (10/9) dikediaman Kapol¬ 
da Maluku di kawasan Tantui Ambon. 

Ia menambahkan, pasca mengemuka 
isu rasialisme yang terjadi disejumlah 


tujuan memberikan dan memelihara 
pengetahuan serta keterampilan dasar 
intelijen bagi Baintel dan Babinsa Ko¬ 
dam. Meningkatkan kemampuan 
dalam melakukan pengumpulan 
data melalui berbagai macam sum¬ 
ber. Membentuk aparat intelijen dan 
Babinsa yang mampu mencermati se¬ 
tiap perkembangan situasi di wilayah 
masing-masing sehingga dapat men¬ 
yajikan informasi yang akurat kepada 
pimpinan guna pengambilan tindakan 
atau keputusan yang tepat. 

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan, 
diharapkan melalui kegiatan ini, aparat 
intelijen dan Babinsa yang ada di kodam 
agar dapat berbagi informasi, pengala¬ 
man, saling mengenal dan berkoordi¬ 
nasi guna mendorong pengembangan 
profesionalisme dalam mengahadapi 
tuntutan tugas di masa mendatang. 

“Dihadapkan dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta dina¬ 
mika kehidupan yang semakin komplek, 
aparat intelijen dan Babinsa sekalian di¬ 
harapkan mampu mencermati perkem¬ 
bangan situasi di wilayahnya akan 
kemungkinan ancaman yang timbul 
sedini mungkin guna meminimalisir se¬ 
tiap permasalahan” ujar Pangdam. (Mil) 


daerah di Indonesia, terhadap orang Pap¬ 
ua, membuat jajaran kepolisian daerah 
Maluku, lebih mempererat lagi hubungan 
persaudaraan antara Maluku dan Papua. 

“Silahkan tinggal, kuliah, di Ambon 
ini aman, bebas intimidasi, tidak per¬ 
lu ada kecurigaan terhadap siapapun, 
kami dari pihak kepolisian, Pemda, 
TNI tentunya memberikan jaminan 
yang keamanan 100 persen, siapapun 
yang ada di Maluku, khususnya Ambon 
harus kita amankan,” jelasnya. (M03) 


Kapolda Ramah Tamah Dengan Mahasiswa Papua di Ambon 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











MALUKU RAYA 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 ^Lelemuku 


JADWAL KAPAL PELNI BULAN SEPTEMBER 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRI MALI 

SELASA 

17 September 

20.00 WIT 

17 September 

22.00 WIT 

TUAL- DOBO-TIM1 KA - AG ATS- M ER AU KE ( P P J 


SABTU 

31 Agustus 

23.00 WIT 

01 September 

DI.00 WIT 

KA L ABAH l-KU P ANG- LEWOLE BA- 

MAUMERE-BAUBAU-WANCl-AMBON- 
SORONG-MANOKWARI [PPJ 

SABTU 

28 September 

05.00 WIT 

28. September 

□7.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

28 Agustus 

00.00 WIT 

23 Agustus 

08.00 WIT 

TU AL-DOB O-TIM1K A-AG ATS- M ER AU KE (F P) 


RABU 

2S September 

00.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

SABTU 

07 September 

12.00 WIT 

07 September 

15.00 WIT 

AM BO N- N AM ROLE-W AN C1 - B A U BAU - 

MAKASSAR-LABUAN BAJO-BIMA-BENOA- 

SURABAYA (PP) 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

3 

KM PANGRANGO 

JUMAT 

30 Agustus 

03.00 WIT 

30 Agustus 

10.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PF} 

PERSIAPAN 

DOCKING 

SENIN 

02 September 

07.00 WIT 

02 September 

09.00 WIT 

BANDA-AMBON 


Istri Gubernur Promosi Tenun Tanimbar di Jakarta 


JAKARTA - Ketua Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah (Dekranasda) Provin¬ 
si Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail 
mempromosikan tenun ikat khas Tanim¬ 
bar di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 
Tahun 2019 di Jakarta, Selasa, (10/9) 

Terlihat dari unggahan yang 
dibagikan Istri Gubernur Maluku Irjen. 
Pol. (PURN) Drs. H. Murad Ismail itu 
di akun media sosialnya menunjukkan 
foto dirinya tampil fresn dengan balutan 
pakaian berwarna serba orange dan an¬ 
ggun berpose di Gedung Jenderal A. H. 
Nasution Lantai 16 Kementerian Per¬ 
tahanan Republik Indonesia (RI). Serta 
dengan bangga mengenakan tas tangan 
moderen sebagai pelengkap dengan 
warna senada dari Tenun Ikat Khas Ta¬ 
nimbar yang dibuat oleh Dekranasda 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

“Rakernas Dekranas 2019, Beker¬ 
ja dengan hati untuk memajukan ker¬ 
ajinan Indonesia,” tulis dia di akun @ 
widya. murad dengan menambah 
tagar #dekranasdamaluku, #cintaker- 
ajinanMaluku dan #cintaMaluku. 

Sementara itu, Ketua Dekranasda 


Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury, SP 
yang hadir pada kegiatan itu pun mem¬ 
balas unggahan tersebut dengan mem¬ 
berikan ucapan terima kasihnya karena 
Ny. Widya Ismail yang telah mempro¬ 
mosikan kain tenun Tanimbar di iven 
berskala nasional yang menjadi mo¬ 
mentum bagi pengembangan kerajinan 
nasional Indonesia. “Sukses Ibu Ketua 
Dekranasda Maluku, terima kasih Ibu 
Gubernur telah mempromosikan Kain 
Tenun Ikat Tanimbar,” komentarnya. 

Dalam Rakernas Dekranas Tahun 
2019 untuk kesekian kalinya Kemen¬ 
terian Pertahanan menjadi tuan ru¬ 
mah acara akbar tersebut dengan tema 
‘Bekerja Dengan Hati Untuk Mema¬ 
jukan Kerajinan Indonesia Pembu¬ 
kaan Rakernas sendiri ditandai dengan 
pemukulan alat musik talempong oleh 
Ketua Umum Dekranas Mufidah Ju- 
suf Kalla yang didampingi oleh Nora 
Ryamizard Ryacudu aan Erni Tjahjo 
Kumolo serta hadir pula Presiden RI 
ke-5 Megawati Soekarno Putri. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum 
Dekranas Mufidah Jusuf Kalla berharap 
agar penyelenggaraan rakernas tahun ini 


Malra dan Tual Rayakan HUT Perhubungan 


LANGGUR - Sebanyak kurang lebih 
750 orang, dari berbagai Intansi Pemer¬ 
intah dan Vertikal di wilayah Pemer¬ 
intah Kabupaten (Pemkab) Maluku 
Tenggara (Malra) dan Kota (Pemkot) 
Tual, melaksanakan kegiatan jalan 
santai. Aksi jalan santai dilaksanakan 
dalam rangka memperingati HUT Per¬ 
hubungan Nasional Indonesia ke 49. 

Bupati Malra, Muhamad Thaher Ha- 
nubun, sebelum melepas peserta jalan 
santai mengatakan peran perhubungan 
sangat besar. “Tanpa perhubungan kita 
tidak akan sampai ke Kei Besar, tanpa 
perhubungan kita tidak akan sampai ke 
Tanimbar Kei, tanpa perhubungan kita 


tidak akan sampai ke Danar dan Keca¬ 
matan Kei Kecil Barat sebagainya,” kata 
dia pada Sabtu (17/9) 

Hanubun yang didampingi Wakil Bu¬ 
pati (Wabup) Malra, Petrus Beruatwarin, 
sebelum mengakhiri sambutannya, 
menyampaikan terima kasih kepada kel¬ 
uarga besar perhubungan di Malra dan 
Kota Tual. “Terima kasih perhubungan, 
terima kasih perhubungan ungkapnya. 

Kegiatan jalan santai dengan route 
Start pelataran Stadion Maren Lang- 
gur dan Finish di Pelabuhan Yos Su- 
darso Kota Tual tersebut, terlaksana 
lancar dan aman atas kerjasama Pani¬ 
tia dan Satlantas Polres Malra. (K07) 


Tradisi Penerimaan Dandim Tobelo Baru 


TOBELO - Kodim 1508 Tobelo meng¬ 
gelar tradisi penerimaan Komandan 
Kodim baru Letkol Inf Raymond L. M. 
Sitanggang yang menggantikan Letkol 
Kav Tri Sugiarto bertempat di halaman 
Makodim 1508/Tobelo Jin. Kawasan Pe¬ 
merintahan. Desa MKCM Kecamatan 
Tobelo, Halmahera Utara, Rabu (11/9). 

Acara tradisi satuan ini merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat menum¬ 
buhkan rasa kebanggaan dan kecinta¬ 
an terhadap satuan serta memotivasi 
semangat juang dalam menghadapi 
tugas-tugas dimasa mendatang, dis- 
amping itu dapat dimaknai sebagai wu¬ 
jud ketulusan dan kehormatan Satuan 
dalam menerima pejabat baru. 

Prosesi tradisi penerimaan Letkol Inf 
Raymond L. M. Sitanggang serta istri, 


dihadiri Letkol Kav Tri Sugiarto serta 
Ibu, Kasdim 1508/Tbl Mayor Inf Robi 
Manuel,Sos, Para Danramil jajaran 
Dim 1508/Tbl, Para Perwira Staf Dim 
1508/Tbl, Dan Unit Intel Dim 1508/Tbl 
Letda Inf Bahrun Muhamadun, Bintara 
dan Tantama serta ASN jajaran Kodim 
1508/Tbl, Persit KCK Cabang XXXI 
serta Persit Ranting Dim Tobelo. 

Tradisi penerimaan Dandim baru 
diawali dengan pengalungan bunga 
oleh Kasdim 1508/Tobelo dilanjutkan 
hormat jajar dan laporan dari regu 
Jaga Kesatriaan serta menyalami para 
Perwira, personel Ba, Ta dan PNS Ko¬ 
dim 1508/Tobelo, ibu-ibu Persit sam¬ 
bil berjalan menuju Kantor Makodim 
1508/Tobelo dengan iringan lagu Se¬ 
lamat Datang Pahlawan Muda. (M 10) 


dapat menjadi momentum bagi pengem¬ 
bangan kerajinan nasional Indonesia 
dari berbagai daerah sebagai bentuk 
ciri khas dan seni tradisional yang 
melambangkan kemajemukan Nega¬ 
ra Kesatuan Republik Indonesia yang 
bersatu dalam bingkai Kebhinekaan. 

Kemudian ia pun mengajak agar 
seluruh peserta untuk meningkatkan 
kemampuan sumber daya, kreatif- 
itas dan teknologi untuk memenuhi 
selera pasar yang diminati dan 
memiliki daya saing di pasar nasi¬ 
onal dan global. Semoga pencerahan 
yang diberikan nara sumber dalam 
Dekranas dapat dijadikan bekal bagi 
Dekranas dan Dekranasda untuk me¬ 
maksimalkan produk kerajinan. 

“Dekranas merupakan lembaga 
mitra pemerintah khususnya dalam 
membina dan mengembangkan produk 
kerajinan yang bernilai buaaya menjadi 
produk bernilai ekonomi, yang dapat 
mengangkat harkat dan martabat pera¬ 
jin Indonesia. Hasil Perajin saat ini telah 
menjadi salah satu penyumbang pere¬ 
konomian dari sektor ekonomi kreatif, 
fashion dan kuliner,” ajaknya. (L02) 



iMAT 

AKE 

I 

1 

.ementeriari 1 

f 

Selasa, 10 sj 


TAN 
DEI 


. Medan 
9 


Unpatti Luluskan 1,297 Sarjana 


AMBON - Universitas Pattimura 
(Unpatti) Ambon kembali melulus¬ 
kan sebanyak 1.297 orang sarjana 
dalam wisuda yang digelar, Ka¬ 
mis (5/9/2019). Wisuda yang ber¬ 
langsung dalam Rapat Terbuka Luar 
biasa Senat Periode September 2019, 
ini dipusatkan di Aula Unpatti. 

Rektor Universitas Pattimura Am¬ 
bon, Prof. Martinus Sapteno mer¬ 
incikan, di periode September 2019 
ini, Sarjana Strata Satu (SI) yang di¬ 
luluskan berjumlah 1.207, sementara 
Starata Dua (S2) sebanyak 90 orang. 

“Dari Jumlah tersebut dirincikan, sar¬ 
jana pada Fakultas Hukum sebanyak 
127 orang, Fakultas Sosial dan Politik 
51 orang, Fakultas Keguruan dan Pen¬ 
didikan 556 orang, Fakultas Ekonomi 
116 orang, Fakultas Pertanian 84 orang, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
104 orang, Fakultas Teknik 98 orang, 
Fakultas MIPA 45 orang, Fakultas Ke¬ 
dokteran 26 orang dan Pascasarjana 
sebanyak 90 orang,” tutur M. Sapteno. 

Rektor menjelaskan, lulusan den¬ 
gan predikat cum laude pada periode 
ini sebanyak 71 orang dengan rincian 
Fakultas Hukum 32 orang dengan IPK 
tertinggi 3,91, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik sebanyak 4 orang IPK ter¬ 
tinggi 3,69, Fakultas Pertanian 4 orang 
dengan IPK Tertinggi 3,92, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 8 orang dengan 
IPK Tertinggi 3,81, Fakultas Keguru¬ 
an dan Ilmu Pendidikan sebanyak 18 
orang dengan IPK tertinggi 3,81, dan 


Fakultas Perikanan dan Kelautan 5 
orang dengan IPK tertinggi 3,80. 

Sementara itu, Gubernur Maluku, 
Irjen Pol Drs. Murad Ismail menga¬ 
takan wisuda ini merupakan sebuah 
anugerah dan berkat yang patut di¬ 
syukuri dalam konteks keseriusan 
dan proses pembangunan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) secara 
berkelanjutan di daerah ini. 

Dikatakan, wisuda adalah sebuah 
momentum yang sarat makna dan 
penuh hikmah, berdasarkan konsis¬ 
tensi terhadap perwujudan visi kam¬ 
pus dan Tri Dharma Perguruan Ting¬ 
gi. Olehnya itu, bagi para wisudawan/ 
wisudawati, maupun orang tua/wali, 
sanak keluarga, kerabat, sahabat dan 
teman-teman, kata gubernur, acara 
wisuda ini merupakan wujud komit¬ 
men dan konsistensi dalam meraih 
cita-cita dan mimpi-mimpi. 

Menurutnya, capaian yang telah diraih 
oleh para wisudawan/wisudawati, ti¬ 
dak saja merupakan sebuah harapan, 
kebanggaan dan kehormatan bagi 
keluarga semata, tapi juga merupakan 
harapan, kebanggaan dan kehormatan 
semua, baik sebagai warga Maluku, 
warga bangsa dan negara Indonesia. 

“Dengan apa yang dicapai oleh 
para wisudawan/wisudawati ini, be¬ 
rarti mereka telah mentransformasi 
diri menjadi modal sosial, kredit 
poin dan investasi strategis sumber 
daya manusia pembangunan daer¬ 
ah dan nasional,’Tandas dia. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































06 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Bangkit dari Gempa Lombok, Sukses Jualan Tas Rotan 



MATARAM - Nurma Laila (26) 
merupakan wanita asal Kabupat¬ 
en Lombok Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) yang turut 
terimbas gempa Lombok tahun lalu. 
Nurma dan suaminya, Awan (29) 
yang berprofesi sebagai pemandu 
wisata (tour guide) di Lombok harus 
menelan pil pahit karena wisatawan 
berkurang drastis semenjak gempa. 

“Bisnis ini dimulai seusainya gem¬ 
pa di Lombok tahun lalu. Saya mulai 
bisnis tas rotan ini bulan Juli. Sudah 
setahun lebih. Saat itu suami saya kan 
kerja sebagai guide, jadi sejak gempa 
itu tamu sepi sekali, hampir nggak 
ada tamu, jadi kami nggak ada peng¬ 
hasilan,” tutur Nurma awal pekan ini. 

Padahal, Nurma dan Awan harus 
menghidupi anak mereka yang baru be¬ 
rusia 1 tahun kala itu (kini usia si kecil 
2 tahun). Nurma sendiri tinggal di kam¬ 
pung Janapria yang merupakan tempat 
para perajin rotan. Oleh karena itu, ia 
berinisiatif membuat tas rotan lalu me¬ 
masarkannya ke berbagai tempat. 

“Jadi kami coba-cobalah membuat 
tas rotan. Karena di kampung saya kan 
perajin semua, banyak yang buat kera¬ 
jinan dari rotan. Jadi saya coba-cobalah 
buat tas. Pemasaran awalnya di seki¬ 
tar sini dulu. Terus baru online, terus 
dilanjutkan sejak itu,” jelas Nurma. 

Nurma mengolah anyaman rotan 
yang ia beli dari perajin-perajin ro¬ 
tan di kampungnya. Lalu, ia mem¬ 
buatnya menjadi produk tas siap 
jual. Dalam sehari ia memproduksi 
20-30 tas. “Kalau yang pasang tali, 
yang bikin anyamannya jadi tas, saya 
sendiri yang buat. Tapi kalau anya¬ 


man rotannya itu perajinnya yang 
buat, saya tinggal mengambil-men¬ 
gambil saja. Tapi kalau tas-nya saya 
yang bikin sendiri, saya beri warna, 
dan motif-motifnya. Sehari saya itu 
produksi 20-30 tas,” kata dia. 

Nurma kemudian memasarkan pro¬ 
duknya dengan merek Bale Rattan Bag, 
melalui sosial media seperti Instagram, 
Facebook, dan WhatsApp. Ia pun tak 
menyangka pembelinya cukup banyak. 
Tas yang ia buat dengan hasil tangan¬ 
nya dijual dengan harga yang cukup 
murah, hanya Rp 65.000-220.000 per 
buah. Bahkan, Nurma berhasil men¬ 
embus pasar ekspor. Ia mengekspor tas 
rotannya ke Malaysia dan Filipina. 

“Tas saya harganya Rp 65.000- 
220.000. Nah, setelah saya jual online 
itu ternyata banyak sekali. Kami juga 
sudah beberapa kali ekspor, ke Asia 
saja sih. Saya ekspor ke Malaysia dan 
Filipina. Mereka (Malaysia dan Fili¬ 
pina), melihat produk saya dari sosial 
media. Mereka belinya grosir, biasanya 
mereka belinya 200 pieces ke atas, dan 
harganya pasti jauh lebih murah kalau 
belinya banyak,” ungkapnya. 

Kesuksesan Bale Rattan Bag pun 
telah dilirik oleh Asosiasi E-Com- 
merce Indonesia (idEA). Nurma 
mendapatkan undangan langsung 
dari idEA untuk memasarkan pro¬ 
duknya di Pasar idEA 2019, 15 
Agustus lalu. Padahal, Nurma belum 
pernah sama sekali memasarkan 
produknya di platform e-commerce. 

“Iya, saya ke Jakarta kemarin. Saya 
diajak langsung sama orang idEA- 
nya dari Instagram. Sejak ikut Pasar 
idEA banyak channel-channel, dan 


banyak tawaran juga misalnya dari 
Blibli.com,” terang Nurma. 

Omzet yang ia raup per bulannya 
dengan menjual tas rotan ini juga 
cukup menggiurkan. Per bulan, Nur¬ 
ma bisa mencetak omzet Rp 9-10 
juta. Apabila ada permintaan ekspor 
yang biasanya pesanannya lebih dari 
200 buah tas, omzet Nurma bisa dua 
kali lipat, yakni sekitar Rp 20 juta. 

“Kira-kira omzetnya Rp 9-10 juta 
per bulan. Omzet ya, yang belum 
bersihnya. Kalau termasuk ekspor 
bisa sampai Rp 20 juta. Bisa dua kali 
lipat omzetnya memang kalau di¬ 


tambah ekspor, karena pesanannya 
lebih banyak kan,” papar dia. 

Ia mengatakan, dengan pendapa¬ 
tan tersebut perekonomian keluarga 
menjadi membaik. Bahkan, sejak 
memulai usaha ini juga perekono¬ 
mian perajin rotan lainnya di dekat 
rumahnya pun ikut membaik. 

“Iya semenjak jualan tas rotan lewat 
online amat sangat membantu pere¬ 
konomian keluarga. Tapi bukan hanya 
perekonomian keluarga saya, tapi tetang¬ 
ga-tetangga saya juga, sangat memban¬ 
tu perekonomian mereka,” pungkas 
mantan guru SMP tersebut. (DTK) 



Bei d r > le liiiid tani ai^ya n? 


Peraparala 


JOURNALIST 
WRITING 
COMPETITION 


TUNJUKKAN KONTRIBUSIMU BAGI 
EKSPLORASI MIGAS Dl INDONESIA DAN 
MENANGKAN HADIAHNYA! 


-TGHA- 

Mendorong Eksplorasi dan Optimalisasi Produksi 
Migas Indonesia untuk Keamanan Energi langka Panjang 



'"ulk arilku! r¥ anar l menger i &btpb'.WKl Mlg.it dl 

infoi’iei j d-ar. 5 -si L»kei wibaHc karya 3 ur^aiis- efcan 
niti'ijiui^k: j- • 3 b uh h had La h rwi ari k dan niat a m 
penphaifiaan riai irA Benti* artAwi betes, ea-Ht 
berupa teafdre, artikel tips bahkan tf-awancara 
knjstfi tenlnne trm-j yone di i cm bata n 


■ I iHrh k.k hagi |..rn<tik medd i u Irik ri-n cnU'ip dl 

selu uh rpK.-.Psia 

* Tullun yarg dlltorbafcaii ixk\i& sudah dilayangkan di 
irc-d a iFaK 5 sGbehin ie icirtcmber 2019 d:;n 
dtuMiban dorkan mnnE i frri avkipine anlkei dalam 
tcniuk iMc iue iii-rei 

■ T uilsan yare diklrfm adalah k.’rvn rTl^«iil dan 1 d* 

srMl-nH mengikL I oiHiirf firiii.l im lainnya. 

■ *i»lLa|! iwi.prt.i djpai n i .Jk.n. 

sebanyak-nanyaknya namun h-n ya cfa jat imanarig 1 kau 

■ tirll-u yur^dlkuL^'iUbn Ik.ri; 1 . iiilk^'lL-'JI-: jn kayubud 
Eksplorasi Mie-ns Indorasla cai IPA Oanwa* 2 019 . 

■ Arlkel clilui ,i|i .:.in dapdt irreiiispi.s't.n ptrtilif 

iRMan IPA Gmnc* £ 019 L 

■ H-* Ikili Ikldk ilifidl ditukar ilaif kKfiLluiir devudn j.u i 
lld * 

Cja-i Bu«pjrlltl|jjsl: 

Kirim srflnrca'kliaing aHikeJddf inecid c^tntatm inren 
r.;. i :ii’i jpy t i td ul iti caeI mari Lu onfliw ei- rr&rk i*. i*.vnm Id 
S tH-j'iil'di-ldriibdtiit'd 20 September HHS. 

Urduk nfcm-gy cflll- 


SUDOKU #008 


9 


6 


3 


2 


4 




1 

4 

6 


8 




8 






5 





7 



1 




3 




9 




7 



8 





1 






7 




3 


2 

6 

9 




5 


2 


1 


4 


3 


| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

| Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

$ membingungkan pada awalnya. i 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

| angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. | 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































ANEKA RAGAM 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


i BUi3 Ri|ji*y ErwrlBln KDTt Inr, 


Dn-lrinutrel AndrcKi?. WgModI hw UFS. 


Ryey’s-Percaya atau Tidak! 

“...Ian JJsher melelang seluruh hidupnya di websitejual beli eBay - mulai dari rumah 
diPerth, barang-barang miliknya, seluruh kenalannya dan sebuah pekerjaan uji-co- 
banya - Ia menjualnya dengan harga 384,000 US Dollar atau Rp2 miliar. Sehingga 
dirinya dapat memulai kehidupan yang baru” 

“..toasting atau mengetuk ujung gelas pada segelas anggur pada meja awalnya bukan 
merupakan bentuk ucapan selamat. Tetapi digunakan sebagai cara menguji apakah an¬ 
ggur tersebut beracun atau tidak.” 

“...Lambat dan berbahaya - Kukang adalah satu-satunya primata beracun didunia. Ia 
dapat membunuh manusia dengan liur yang menyebabkan reaksi alergi berlebihan.” 


TEKA TEKI SILANG #008 

j MENDATAR 

i 1. Lepas; copot. 4. Nyaring. 8. Wujud. 10. Tidak samar. 12. Anestesi. 13. Senjata militer \ 
i berat. 14. Banding. 15. Samudera. 18. Tidak kering. 21. Arena tinju. 23. Sifat Tuhan. \ 
! 24. Cita-cita. 25. Jurnalistik. 27. Beslah. 30. Wilayah. 34. Hening. 35. Telah tiada ayahn- \ 
i ya. 36. Negara Khmer. 40. Kait. 43. Orang yang menerima zakat. 45. Persatuan War- j 
i tawan Indonesia. 46. Yang paling. 47. Negara di Afrika. 49. Dunia satwa. 52. Rem. j 
i 55. Peralatan melukis. 57. Fase; tingkatan. 59. Beda. 60. Orang yang diutus Tuhan un- j 
i tuk menerangkan ajaran-Nya kepada umat manusia. 61. Harimau (Inggris). 62. Kontra. \ 
i 63. Luka bakar pada kulit. j 


i MENURUN 

I 1. Sulam. 2. Banyak barang 12 lusin. 3. Dewa percintaan. 5. Nama buah. 6. Patuh. j 
I 7. Palemhutan. 8. Bagian dari bangsa. 9. Negara beribukota Havana. 10. Bar. j 
I 11. Aci; pati. 16. Luas 0,100 hektar. 17. Uji. 18. Tidak berkesudahan. 19. Gemar, j 
I 20. Bunga (Jepang). 21. Golongan bangsa. 22. Tanda nada. 25. Lumba-lumba j 
I air tawar. 26. Domba. 28. Mesra. 29. Akronim Asisten Militer. 30. Kredit investasi j 
i kecil. 31. Kantor berita Uni Emirat Arab. 32. Sentra Telepon Otomat. 33. Kata j 
i ganti milik. 37. Bijaksana. 38. Salah satu cacat mental. 39. Million. 41. Secara. j 
i 42. Tempat pelelangan ikan. 43. Pohon beringin. 44. Kasihan. 47. Yang dipimpin j 
i imam. 48. Antonim dalam. 50. Permulaan. 51. Maksud hati. 53. Tidak mengapa. 
54. Dekat jaraknya dengan bawah. 56. Tegur. 57. Akar peracun ikan. 58. Federasi ] 
catur internasional. 59. Nama ikan empang. 


>. ?- 








L 


—-i,-- 




i- - 


9 mys —<£elieve /t or Not t 


LME St-OW LOfUS- 

1^ THS OJLtf 
kMis ptewrns- 

OA .N KJL-L A WUl^N 
E>Y TShEIVI 


<X - 


ICO 




ian u&hetc H K? u re up 

AUCT1CM 04 iW- H16 
IN F0?tH,HI5 EftM&lNC* AM 

'h Hi:> praaips a 
TGial- &r uls ooe Ant? «u? tr 

rOR ^ VUWLC'H fcLLOMEP HiVl 

TO A, 


SISIH? E 3 £ 9 E 3 

•A, f anatcra diCitoD 

«E' CAMPAICN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI 


k\ c » 1 


- Masyarakat Umum / PNS 
(Psrssorangan / Kelompok) : 

> KTP PAPUA 

> KTP LUAR PAPUA 

- Badan Usaha 

JENIS KONTEN YANO DILOMBAKAN 

- Animasi 

- Video 

- Foto 


vs 


mm 

vllv 

Unk Persyaratan: https://bit.ly/2YqtxcD 

Waktu Pelaksanaan : 

Ol Atfusius - 25 September 2010 

CP : 082197915999 < KrU > 


f Rp. 642.500.000,- ^ 


DbKomlnfo Provln»! Popuo 


B 


(TPp.ipujpiov 


FILOMINO #008 


7 






1 

6 





1 



1 

3 

1 




1 


1 



6 

6 



3 




8 

1 


4 

1 




1 


1 


6 

6 

3 




1 


1 







3 

1 



4 


4 

1 

7 



1 




6 

6 





5 




4 



7 



1 

3 




4 




1 


1 

7 


1 


1 


1 


1 


6 

3 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera. 
Jumlahnya harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































































































































































































08 9 &Lelemukii 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


526 Anak di Sumut 
Jadi Korban Kekerasan 

Dalam kurun waktu Januari hingga 
Juli 2019, sebanyak 526 anak menjadi 
korban kekerasan di Sumatra Utara 
(Sumut). Angka tersebut muncul dari 
458 kasus yang ada. Tingginya angka 
kekerasan terhadap anak kini menja¬ 
di sorotan bagi Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA) Sumut. Kepala Dinas PPPA 
Sumut, Nurlela, bahkan menyebut 
kekerasan seksual terhadap anak 
merupakan kasus yang paling banyak 
ditemukan di Sumut. 

“Kekerasan seksual 239 kasus. Hu¬ 
man trafbcking anak ada 5 kasus. 
Kekerasan fisik 248 kasus. Lalu, pe¬ 
nelantaran anak ada 61 kasus. Ini 
yang kami tangani di seluruh Sumut. 
Korbannya 151 laki-laki, dan 375 
anak perempuan,” kata Nurlela kepa¬ 
da VOA, Sabtu (14/9). 

Nurlela menuturkan, kasus kekerasan 
terhadap anak di Sumut paling banyak 
ditemukan di Kota Medan. Memi¬ 
liki status sebagai ibu kota provinsi 
ternyata masih belum membuat Med¬ 
an sebagai tempat layak bagi anak. 
Menurutnya, kasus kekerasan terha¬ 
dap anak masih akan terus meningkat. 
Lantaran kekerasan terhadap anak 
mirip seperti fenomena gunung es. 

“Kekerasan anak paling banyak di 
Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan 
Kabupaten Langkat. Bisa bertambah 
(kasus), karena ini seperti gunung es, 
semakin disosialisasi orang banyak 
yang lapor adanya kekerasan terha¬ 
dap anak,” sebut Nurlela. 

Banyak faktor yang menyebabkan 
anak rentan menjadi korban ke¬ 
kerasan, hingga menerima kejahatan 
seksual. Salah satunya adalah faktor 
ekonomi hingga gawai yang seperti 
pisau bermata dua lantaran begi¬ 
tu gampang menjadi sarana untuk 
mengakses pornografi. 

“Kita harus stop, semua lini diwa¬ 
jibkan harus melindungi anak. Kami 
punya tugas untuk menyosialisasikan, 
pengambilan kebijakan menerus¬ 
kan ke kabupaten/kota. Kami sudah 
menuju kabupaten/kota layak anak. 
Kalau kabupaten/kota sudah ramah 
tentang anak kekerasan tidak akan 
terjadi lagi,” tutur Nurlela. 

Untuk diketahui, saat ini belum 
ada daerah di Indonesia yang berha¬ 
sil meraih predikat kabupaten/kota 
layak anak. Surakarta, Surabaya, dan 
Denpasar hanya mendapat predikat 
utama pada penghargaan kabupaten/ 
kota layak anak 2019 yang digelar di 
Makassar pada akhir Juli 2019. (VOA) 

Ilmuan Ciptakan 
Embrio Badak Putih 

Para ilmuwan telah berhasil men- 
ciptakan dua embrio badak putih 
utara yang hampir punah untuk 
menyelamatkan spesies itu dari am¬ 
bang kepunahan. “Hari ini kita men¬ 
capai tonggak penting di tengah-ten¬ 
gah kesulitan yang memungkinkan 
kita merencanakan langkah masa 
depan dalam program penyelamatan 
badak putih utara,” kata Thomas Hil- 
debrandt dari Institut Leibniz untuk 
Penelitian Kebun Binatang dan Sat¬ 
wa Liar di Jerman. 

Lembaga ini merupakan bagian 
dari tim ilmuwan internasional dan 
pelestari lingkungan yang berlom¬ 
ba-lomba menyelamatkan binatang 


raksasa yang langka itu. 

Sel telur badak dipanen dari dua bet¬ 
ina terakhir yang masih hidup. Sel-sel 
telur itu disuntik dengan sperma beku 
pejantan yang sudah mati. Embrio itu 
akan dipindahkan pada induk peng¬ 
ganti, badak putih selatan. 

Para konservasionis berharap bisa 
menciptakan sekurangnya lima kawa¬ 
nan binatang itu yang bisa dilepas 
kembali ke alam bebas di Afrika. Badak 
putih jantan utara yang terakhir, Sudan, 
mati tahun lalu pada usia 45 tahun. Ia 
terkenal di dunia internasional pada 
tahun 2017 ketika dinobatkan sebagai 
“Pejantan Paling Layak di Dunia” pada 
aplikasi kencan Tinder sebagai bagian 
dari upaya penggalangan dana. 

“Lima tahun yang lalu sepertinya 
produksi embrio badak putih utara 
hampir tidak mungkin bisa dicapai 
tapi hari ini kita memilikinya,” kata Jan 
Stejskal, direktur komunikasi di Kebun 
Binatang Dvur Kralove di Republik 
Ceko, tempat dimana dua badak bet¬ 
ina terakhir dilahirkan. (VOA) 


Aktris Hollywood 
Dihukum 14 Hari Penjara 



Aktris AS Felicity Huffman telah di¬ 
jatuhi hukuman 14 hari penjara karena 
keterlibatannya dalam skandal pener¬ 
imaan mahasiswa di AS. Mantan bin¬ 
tang televisi “Desperate Housewives ‘itu 
juga didenda $ 30.000 dan 250 jam pe¬ 
layanan masyarakat selama kehadiran¬ 
nya, Jumat di pengadilan Boston. 

Huffman pada bulan Mei mengaku ber¬ 
salah melakukan persekongkolan dan pe¬ 
nipuan karena membayar $15.000 untuk 
meningkatkan nilai putrinya pada ujian 
masuk perguruan tinggi SAT. 

Sebelum dijatuhi hukuman Jumat 
(13/9), Huffman mengatakan sangat 
malu dengan apa yang dilakukannya. 
Ia mengatakan menyebabkan banyak 
kerugian dari pada yang dibayangkan. 

Huffman adalah orang tua pertama 
yang dihukum di antara 51 orang 
yang dituntut dalam skandal itu, 
di mana para orang tua yang kaya 
membayar suap untuk memastikan 
anak-anak mereka diterima di uni¬ 
versitas-universitas terkemuka AS. 

Dalam beberapa kasus, suap di¬ 
bayarkan kepada para pelatih tim 
atletik perguruan tinggi yang men¬ 
gatakan mahasiswa itu adalah atlet 
yang direkrut, meskipun mereka ti¬ 
dak memainkan olahraga itu. 

Jaksa penuntut yang merekomen¬ 
dasikan hukuman penjara selama se¬ 
bulan untuk Huffman, mengatakan 
hukuman yang hanya berupa denda 
atau masa percobaan tidak akan be¬ 
rarti bagi seseorang yang memiliki 
kekayaan jutaan dolar. 

Pengacara Huffman telah menentang 
hukuman penjara itu dan mengatakan 
aktris itu hanya sebagai “konsumen” 
dalam skema penipuan itu, dan men¬ 


gatakan hukuman penjara harus 
diberikan kepada ketua komplotan 
dalam penipuan itu. Mereka juga men¬ 
gatakan Huffman tidak mendaftarkan 
putrinya ikut dalam skema tersebut. 

Di antara orang tua lain yang dituduh 
terlibat skandal kecurangan itu adalah 
aktris Lori Loughlin, bintang serial TV 
“Full House,” dan suaminya perancang 
Mossimo Giannulli. Mereka dituduh 
membayar suap agar dua putri mereka 
diterima di University of Southern Cali¬ 
fornia dengan menjadi atlet palsu.(VOA) 

China Akan Hapus 
Tarif Kedelai AS 

China menyatakan akan mencabut 
tarif terhadap kedelai, daging babi 
dan beberapa produk pertanian 
Amerika lainnya. Ini merupakan 
isyarat lain meredanya ketegangan 
antara kedua negara, menjelang 
pembicaraan perdagangan yang di¬ 
jadwalkan untuk bulan depan. 

Pengumuman yang dilansir kantor ber¬ 
ita China Xinhua, Jumat (13/9) itu mer¬ 
upakan yang terbaru dari serangkaian 
sikap berdamai belakangan ini, yang di¬ 
tunjukkan kedua ekonomi terbesar dunia 
itu untuk mengendalikan perang dagang 
mereka yang masih terus berlangsung. 

Hari Kamis (12/9), juru bicara Kemen- 
terian Perdagangan China Gao Feng 
mengatakan China sedang memper¬ 
timbangkan pembelian produk-pro¬ 
duk pertanian Amerika seperti daging 
babi dan kedelai. Gao juga menyatakan 
harapan kedua pihak akan terus men¬ 
ciptakan kondisi yang menguntungkan 
bagi pembicaraan perdagangan men¬ 
datang di Washington. 

China sebelumnya memberlakukan 
tarif 25 persen terhadap produk-pro¬ 
duk pertanian Amerika dan memer¬ 
intahkan para importirnya agar ber¬ 
henti membeli kedelai, produk ekspor 
terbesar Amerika ke China. Beijing, 
Jumat (13/9) tidak menunjukkan indi¬ 
kasi apakah pembelian kedelai itu akan 
dimulai kembali. Tarif yang diberlaku¬ 
kan Beijing itu merupakan tanggapan 
atas kenaikan tarif yang diberlakukan 
Presiden Amerika Donald Trump ter¬ 
hadap produk-produk China. 

Namun pada Rabu lalu, Trump 
mengumumkan ia menangguhkan 
tarif terhadap produk-produk China 
senilai 250 miliar dolar dari 1 Oktober 
menjadi 15 Oktober. Melalui Twitter 
ia mengatakan bahwa Wakil Perdana 
Menteri China Liu He telah meminta 
penangguhan itu karena perayaan 70 
tahun berdirinya Republik Rakyat 
China pada 1 Oktober. (VOA) 

Gubernur Ancam Usir 
Pendulang dari Papua 

Gubernur Papua Lukas Enembe 
mengancam bakal mengusir para 
pendulang ilegal yang melakukan 
penambangan di bumi cender- 
awasih. Pendulangan emas saat ini 
menurut ia, hanya dapat dilakukan 
secara tradisional oleh masyarakat 
adat setempat. Itupun dijalankan 
secara tradisional dan dikerjakan se¬ 
cara turun temurun”. 

“Sehingga tak boleh lagi orang dari 
luar Papua datang keruk kekayaan 
kami,” jelas Lukas di Jayapura, Selasa 
(10/9), menyikapi insiden penyeran¬ 
gan kelompok warga di lokasi pendu¬ 
langan emas, di beberapa kabupaten. 

Sementara menghindari insiden 
serupa, Lukas memastikan dalam 


waktu dekat segera menerbitkan su¬ 
rat edaran pelarangan pendulangan 
emas secara ilegal di wilayah Papua. 

Dengan demikian, diharapkan tak ada 
lagi pendulangan secara ilegal, sebab se¬ 
gala bentuk ijin pertambangan kedepan, 
hanya diterbitkan oleh Gubernur. 

Kabid Humas Polda Papua, Kombes 
Pol AM. Kamal, dalam rilisnya, Sab¬ 
tu (7/9) menyebut, total 555 warga 
pada lokasi penambangan di wilayah 
perbatasan Kabupaten Yahukimo, Pe¬ 
gunungan Bintang dan Asmat, harus 
mengungsi akibat diserang sekelom¬ 
pok massa. Meski belakangan disebut 
sudah jumlah pengungsi telah menca¬ 
pai ribuan orang. 

Empat jenasah yang diduga pen¬ 
dulang ditemukan di sekitar loka¬ 
si penambangan emas. Sementara 
sembilan orang terluka dan masih 
dalam perawatan medis di RSUD 
Tanah Merah, Boven Digoel Tim 
gabungan sebelumnya, telah mengi¬ 
rimkan 10 longboat untuk melaku¬ 
kan evakuasi para korban ke daerah 
secara bertahap. (P02) 

Nurdin Abdullah 
Kampanye Anti Plastik 

Kampanye anti plastik maupun 
pengurangan penggunaan plastik 
(less plastic) menjadi gerakan masif 
di mana-mana. Termasuk Gubernur 
Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah 
mengkampanyekan hal ini. 

Nurdin menyampaikan bahwa gera¬ 
kan ini tidak hanya menjadi seremo¬ 
nial belaka tetapi harus diterapkan 
oleh pejabat publik. Ia juga terlihat 
baik sehari-hari, baik dalam tugas 
resmi untuk wadah air minumnya 
selalu mengunakan wadah tumbler 
berwarna magenta terbuat dari log¬ 
am. Dan selalu dibawa oleh ajudan. 

“Saya sekarang ngak ada lagi. Jadi 
kita mulai dari atas dulu. Jadi mulai 
mengurangi plastik (air minum ke¬ 
masan). Saya sudah pakai tumbler 
sekarang, tidak pakai yang lain,” kata 
Nurdin, Kamis (12/9) malam. 



Nurdin pun menyerukan untuk meng¬ 
gunakan plastik, karena berbahaya bagi 
lingkungan dan kesehatan. “Plastik 
menjadi musuh kita bersama, jadi stop 
menggunakan plastik,” sebutnya. 

Di lingkup Pemprov ini juga sudah 
digalakkan, bahkan telah ada surat 
edaran agar dalam setiap acara OPD 
atau kegiatan tidak lagi menggu¬ 
nakan air minum kemasan. “Sudah 
ada surat edaran, jadi sekarang kita 
sudah mensosialisasikan semua, 
tidak ada lagi air minum kemasan 
plastik,” pungkasnya. (P06) 

Kabut Asap di Riau 
Makin Parah 

Kabut asap akibat pembakaran la¬ 
han di sebagian wilayah Sumatera 
semakin parah dalam beberapa hari 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


terakhir. Sekolah diliburkan dan ak¬ 
tivitas masyarakat terhambat. Sayan¬ 
gnya, berbagai kalangan berpendapat 
bahwa tidak semua pejabat peka den¬ 
gan kondisi tersebut. 

Tidak ada yang lebih menggem¬ 
birakan bagi Arif Rahman Hakim, 
seorang kepala cabang perusahaan 
farmasi dan konsumer, selain ang¬ 
ka penjualan yang naik. Kantor yang 
dipimpinnya di Pekanbaru, Riau, 
mencatat permintaan berlipat ganda 
untuk sejumlah produk yang mereka 
sediakan. Namun kali ini, kenaikan 
itu tidak sepenuhnya berbalut keba¬ 
hagiaan. Bagaimana bisa demikian? 
Penjualan itu naik karena Pekanbaru 
tengah dikepung asap pekat dalam be¬ 
berapa pekan terakhir. 

“Ini yang pasti konsumsi yang fast 
moving, pertama adalah masker. 
Masker sold out. Tingkat penjual¬ 
annya sangat tinggi. Setelah mask¬ 
er, meningkat lagi obat tetes mata. 
Meningkat lagi, kita punya vitamin, 
Ester C. Mereka yang di daerah ter- 
dampak langsung, mereka persiapan 
untuk kondisi tubuh jangan sampai 
drop. Tiga itu yang dapat berkah, 
terlepas dari kondisi seperti ini. Be¬ 
ratus-ratus persen, berlipat-lipat pen¬ 
jualannya,” kata Arif. 

Kenaikan penjualan berlipat itu tidak 
sepenuhnya membahagiakan, karena 
seperti juga jutaan warga Riau lain, kel¬ 
uarga Arif juga terdampak kabut asap. 
Sejak Senin (9/9), anak-anaknya dili¬ 
burkan dari sekolah. Mereka juga tidak 
dapat beraktivitas di luar ruang sepan¬ 
jang hari dan harus memakai masker. 
Pada Kamis (12/9) malam, kata Arif, 
asap bahkan sudah masuk ke dalam 
rumah. Mereka harus menyiapkan satu 
ruang khusus yang tertutup rapat dan 
dilengkapi penyejuk udara (AC). Kip¬ 
as angin juga dihidupkan terus untuk 
mendorong asap keluar rumah. (VOA) 

AS Atasi Rokok 
Elektrik Berperisa 

“Orang-orang sekarat karena vap- 
ing,” termasuk anak-anak, kata Presi¬ 
den AS Donald Trump, Rabu (11/9), 
pemerintahannya mengumumkan 
pihaknya berharap untuk menghil¬ 
angkan sebagian besar rokok elektrik 
yang diproduksi dengan berbagai aro¬ 
ma rasa dan dijual di Amerika. 

Presiden Trump, Rabu, mengada¬ 
kan pertemuan di Oval Office men¬ 
genai rokok elektrik setelah seku¬ 
rangnya enam orang meninggal dan 
ratusan lainnya di seluruh negeri 
jatuh sakit dalam beberapa bulan ter¬ 
akhir karena penyakit misterius yang 
terkait dengan vaping. 

Dokter mengatakan banyak pasien 
yang sakit kemungkinan mengisap 
produk yang berhubungan dengan 
ganja, sementara yang lain melapor¬ 
kan juga menggunakan rokok elek¬ 
trik. “Sepengetahuan saya, Vaping 
menjadi bisnis yang sangat besar. Ini 
bukan hal yang baik, tapi membawa 
masalah besar,” kata dia 

Rokok elektrik disebut-sebut sebagai 
alternatif yang lebih aman bagi pero¬ 
kok yang kecanduan nikotin. Tetapi 
penyakit yang ditimbulkannya dan 
pemasaran produk disertai rasa yang 
menarik jutaan anak di bawah umur 
melakukan kebiasaan itu menimbul¬ 
kan kekhawatiran. 

Presiden menyatakan vaping men¬ 
jadi keprihatinan kuat dalam rumah 


l! ^ 



tangganya sendiri, termasuk Barron 
yang berusia 13 tahun. “Ia punya seo¬ 
rang putra,” kata Trump yang duduk 
di samping istrinya, Melania. “Ia san¬ 
gat prihatin dan menyaksikannya” 
kata Trump merujuk pada istrinya. 

Menteri Kesehatan dan Layanan 
Kemanusiaan Alex Azar dan penjabat 
komisaris Badan Makanan dan Obat- 
obatan AS, Ned Sharpless juga hadir 
dalam pertemuan di Oval Offive. 
“Data hanya menunjukkan anak- 
anak mendapat akses ke produk-pro¬ 
duk ini meskipun kita melakukan 
upaya sepenuhnya dalam penegakan 
hukum,” kata Azar setelah pertemuan 
itu kepada wartawan. “Jadi, kita han¬ 
ya harus menghapus produk-produk 
perasa yang menarik ini dari pasar.” 

Beberapa pemerintah negara bagian 
dan kota telah mengambil tindakan. 
Michigan minggu ini menjadi negara 
bagian pertama yang melarang pen¬ 
jualan rokok elektrik beraroma. Neg¬ 
ara-negara lain, termasuk California, 
Massachusetts dan New York, sedang 
mempertimbangkan peraturan seru¬ 
pa. Kota San Francisco, di California, 
pada awal tahun menyetujui larangan 
semua rokok elektrik. (VOA) 

Pemakaman Robert 
Mugabe Belum Ditetapkan 

Mantan presiden Zimbabwe Robert 
Mugabe akan dimakamkan di taman 
makam nasional, Heroes’ Acre, teta¬ 
pi tanggalnya belum ditetapkan, kata 
seorang juru bicara keluarganya, Ju¬ 
mat. Sementara itu warga berkumpul 
untuk melayat jenazahnya pada hari 
kedua di ibukota, Harare. 

Keputusan untuk memakamkan 
Mugabe di sana merupakan perkem¬ 
bangan terbaru dalam perselisihan 
antara keluarganya dan Presiden Em- 
merson Mnangagwa, yang pernah 
menjadi orang kepercayaan Mugabe 
namun akhirnya turut menyingkirkan¬ 
nya dari kekuasaan pada akhir 2017. 

Keputusan keluarga untuk me¬ 
makamkan Mugabe, yang meninggal 
dunia dalam usia 95 tahun di Singapu¬ 
ra pekan lalu, di tempat tersebut diam¬ 
bil setelah berkonsultasi dengan tetua 
suku yang berpengaruh, kata kepon¬ 
akan Mugabe, Leo kepada wartawan di 
kediaman keluarga itu. 

Monumen Heroes’ Acre disediakan 
bagi petinggi partai ZANU-PF yang 
berkuasa di Zimbabwe yang berkon¬ 
tribusi dalam mengakhiri pemerintah 
kolonial kulit putih. Mugabe menga¬ 
wasi pembangunan tempat yang be¬ 
rada di kawasan perbukitan. Di tem¬ 
pat itu didirikan patung para pejuang 
gerilyawan yang menjulang tinggi. 

Jenazahnya disemayamkan di Stadion 
Rufaro untuk hari ke-dua Jumat ini. Ins¬ 
iden berdesak-desakan pada hari Kamis 
membuat cedera sejumlah orang yang in¬ 
gin melihat jenazah Mugabe. Hari Sabtu, 


beberapa kepala negara dan pembesar Af¬ 
rika diperkirakan akan menghadiri upacara 
kenegaraan di Stadion Olahraga Nasional. 

Mugabe adalah seorang mantan 
pemimpin pasukan gerilya yang ber¬ 
juang untuk mengakhiri pemerintah¬ 
an minoritas kulit putih dan memi¬ 
mpin Zimbabwe selama 37 tahun, 
sejak negara itu merdeka pada tahun 
1980 hingga ia disingkirkan. (VOA) 

Penjarahan di Kantor 
Gubernur Sudah Terencana 

Penjarahan kantor gubernur di Jalan Soa 
Siu Dok II Jayapura oleh masa demon¬ 
stran pada Kamis (29/8) lalu, dinilai 
kepala daerah sudah direncanakan secara 
rapi oleh pihak-pihak tertentu. 

Hal itu terbukti dari seluruh hasil jara¬ 
han massa demonstran, yang diketahui 
dibawa lari lewat jalur laut dengan perahu 
bermotor atau speed boat. “Kita dapat lapo¬ 
ran kenapa orang (pendemo,red) sudah 
siap speed boat (perahu bermotor) di laut 
(pantai depan Kantor Gubernur Dok II 
Jayapura). Ini orang (pendemo,red) sudah 
rencana jahat (untuk menjarah) Masakan 
datang demonstrasi sudah siap speed boat? 
Tapi itulah yang terjadi,” sesal Lukas, dalam 
keterangannya kepada pers, Selasa (10/9). 

Ia katakan, sampai saat ini masih 
menunggu laporan jumlah kerugian 
akibat penjarahan aset di seluruh ru¬ 
angan kantor gubernur. Hasil laporan 
kemudian akan disampaikan kepa¬ 
da institusi terkait untuk dilakukan 
penghapusan aset, agar tak menjadi 
temuan saat audit BPK. 

Aksi demo berujung rusuh dan pen¬ 
jarahan di Kantor Gubernur Dok II 
Jayapura, Kamis pekan lalu. Belum 
diketahui nominal kerugian atas pen¬ 
jarahan, namun akibat aksi oknum 
tak terpuji itu, aktivitas pelayanan 
sempat lumpuh. Sebagian besar CPU 
komputer juga dibawa pulang oleh 
oknum yang memanfaatkan situasi 
saat demo menyikapi dugaan tinda¬ 
kan rasial terhadap mahasiswa Papua 
di Surabaya, Jawa Timur serta protes 
mematikan jaringan internet. Pasca 
demo pula, sejumlah Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan Kantor 
Gubernur Dok II Jayapura, masih en¬ 
ggan berkantor karena trauma. (P02) 

Keluarga Tragedi 
Tanjung Priok Tuntut Hak 

Syahar Banu, anak dari korban Peris¬ 
tiwa Tanjung Priok Aminatun Najari- 
yah mengatakan ibunya masih men¬ 
galami trauma akibat penahanan dan 
penyiksaan yang terjadi 3,5 dekade 
lalu. Aminatun dituding aparat terli¬ 
bat kerusuhan di Tanjung Priok pada 
12 September 1984 silam. 

Peristiwa itu dipicu oleh aksi peru¬ 
sakan pamflet yang berisi kritikan ke 
pemerintah Orde Baru yang dilaku¬ 
kan Babinsa Koramil di Musala di 
Tanjung Priok pada 8 September 
1984. Ini terjadi di tengah kebijakan 
Orde Baru yang menerapkan Pan¬ 
casila sebagai asas tunggal. Beberapa 
hari kemudian, perseteruan berlanjut 
menjadi bentrok antara ribuan warga 
dengan aparat yang menggunakan 
senjata api. Dua puluh tiga orang 
meninggal akibat bentrokan itu. 

Menurut Banu, ibunya masih mengala¬ 
mi trauma berat hingga sekarang. Itu 
terlihat dari ibunya yang kerap terbangun 
pada malam hari dan mimpi buruk ten¬ 
tang peristiwa Priok. “Ibu saya dipenjara 
selama tiga bulan. Dan selama tiga bu- 


Q9 | 

lan itu, ibu mengalami tekanan psikol¬ 
ogis karena dipenjara bersama tahanan 
lain yang disiksa, dibunuh dan lainnya. 
Jadi ibu saya selalu mendengar suara te¬ 
riakan-teriakan para tahanan itu,” jelas 
Syahar Banu di Jakarta, Kamis (12/9). 

Syahar Banu menambahkan, ibunya 
juga harus menjalani perawatan di ru¬ 
mah sakit jiwa di Jakarta, setelah dibe¬ 
baskan dari penjara karena mengalami 
trauma berat. Tidak hanya itu, kata 
dia, penahanan tersebut juga membuat 
ekonomi keluarganya jatuh karena ibun¬ 
ya tidak bisa bekerja. Ia berharap negara 
dapat serius dalam memberikan hak 
reparasi berupa kompensasi, restitusi 
dan rahabilitasi kepada korban dan kel¬ 
uarga korban peristiwa Tanjung Priok. 

Terkait proses hukum ini, Manajer 
Amnesty International Indonesia, Puri 
Kencana Putri menjelaskan, pada 2001, 
Pengadilan HAM ad hoc tingkat per¬ 
tama yang dibentuk melalui Keputu¬ 
san Presiden telah memutus bersalah 
12 terdakwa dari 14 personel militer 
yang masih aktif maupun yang telah 
pensiun. Putusan ini sekaligus memer¬ 
intahkan negara untuk memberikan 
ganti rugi kepada korban dalam bentuk 
kompensasi, restitusi dan rahabilitasi. 

Namun, para terdakwa melakukan up¬ 
aya hukum banding ke Pengadilan Ting¬ 
gi dan berhasil lolos dari jeratan hukum 
pidana karena diputus bebas oleh pen¬ 
gadilan. “Meskipun dari sisi politik dan 
hukumnya sudah sangat kuat. Namun, 
akhirnya pada tahun 2006 Mahkamah 
Agung membebaskan 12 terdakwa dari 
proses penuntutan,” jelas dia. 

Berdasarkan laporan Komnas HAM, 
peristiwa ini menimbulkan korban 
sebanyak 79 orang yang terdiri dari 
korban luka sebanyak 55 orang dan 
meninggal 23 orang. (VOA) 


Lo akan Tampil di 
alftime Superbowl 



Siapa artis yang akan muncul di aca¬ 
ra pertunjukan pada rehat paruh wak¬ 
tu Super Bowl 2020? Jawabnya mun¬ 
gkin Jennifer Lopez. Kemungkinan 
tampilnya J.Lo sebagai penghibur uta¬ 
ma di acara akbar final Liga Sepakbo- 
la Amerika (NFL) itu muncul dalam 
perbincangan di radio SiriusXM. 

Pembawa acara itu, Hoda Kotb, 
mencoba memastikan laporan-lapo¬ 
ran yang menyebutkan bahwa pen¬ 
yanyi dan aktris itu berada di po¬ 
sisi teratas dalam daftar artis yang 
diminta untuk mengisi acara ber¬ 
gengsi tersebut. Saat ditanya apakah 
akan tampil pada acara yang digelar 
2 Februari itu, JLo hanya menjawab, 
“Saya tidak tahu, saya tidak tahu.” 

Media-media di Hollywood mem¬ 
beritakan, ibu dua anak ini memang 
sedang dalam perbincangan serius 
dengan para pimpinan NFL. Namun 
ada beberapa faktor yang hingga saat 
ini belum tertuntaskan. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










OPINI 


10 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Bongkar-Bongkar Borok KPK 

Oleh: DennySiregar* 


Dari Redaksi... 



pelayanan. Beta selama ini seng tau mena¬ 
hu sama sekali tentang aliran dana maupun 
sumbangan baik dari pemerintah pusat den¬ 
gan pemerintah daerah. Sebab pemerintah 
kabupaten ini banyak kali diam dan seng mau 
bilang ini ke masyarakat. 

Setelah beta tau info tentang 8 miliar ini. Beta 
ingin minta penjelasa pasti dari pihak ber¬ 
wenang. Sehingga barang ini tidak jadi beban 
pikiran masyarakat Tanimbar. Karena setiap 
dana yang keluar adalah uang rakyat, uangyang 
perlu digunakan untuk kepentingan rakyat. 

Itulah yang jadi satu pemikiran orang desa 
seperti beta, sebab informasi seperti ini butuh 
penjelasan dari pemda. Biar mereka bisa jelas¬ 
kan proyek-proyek apa saja yang dipake dari 
dana ini. Sebab banyak orang desa yang seng 
rasa sama sekali. Dana itu dipakai untuk apa 
saja dan dimana dia pung lokasi, apakah untuk 
jalan, untuk jembatan, atau untuk bangun apa. 

Barang ini butuh bukti fisik, bukan cuma bic- 
ara-biacara saja, sebab kalau ada bukti, mas¬ 
yarakat langsung bisa nikmati dana ini. 

Selain itu pemerintah sekarang ini butuh data 
dan bukti lengkap, seng hanya tulis jumlah dan 
tiba-tiba menghilang. 

Kalo mau bicara dana, yang beta tau, mas¬ 
ing-masing ada punya rekening dan pos-pos 
sendiri yang sudah disediakan. Barang yang 
nama DAK dan DAU itu harus tapisah-pisah 
karna barang ini pung pemakaian juga beda 
beda. Barang yang sudah dipisah ini dibuat 
supaya waktu tanggung jawaba juga jelas. 

Apalagi saat ini Antua Jokowi ada programkan 
pembangunan didaerah tertinggal. Sehingga 
harus ditingkatkan. Dan masyarakat punya tu¬ 
gas untuk kawal barang-barang seperti DAK dan 
DAU ini. Supaya dana-dana ini bisa kasi makmur¬ 
kan masyarakat deng adil dan merata. *** 


Revisi UU KPK diajukan DPR 
untuk mencegah penyakit meluas. 
Dari poin revisi RUU yang ada, akan 
dibentuk pengawas khusus untuk 
mengawasi kinerja KPK secara teknis 
supaya KPK tidak menjadi liar. 

Dewan pengawas ini akan men¬ 
gatur penyadapan sehingga KPK ti¬ 
dak asal menyadap siapa saja sesuai 
kepentingan golongan mereka. 

Dan KPK kelak, tidak bisa mengu¬ 
rus kasus korupsi di bawah 1 miliar 
rupiah. Kasus seperti ini harus diser¬ 
ahkan kepada kepolisian atau jaksa 
untuk meneruskan penyelidikannya. 

Selain itu, KPK tidak lagi menjadi 
lembaga “negara di atas negara”. KPK 
akan berada di bawah pemerintah 
pusat dan pegawainya akan menjadi 
ASN.Dengan begitu, semua aturan 
tentang ASN akan dikenakan kepada 
pegawai KPK, termasuk rotasi dan 
mutasi pegawai. 

Sebagai catatan saja, Novel Bas- 
wedan sudah di KPK selama 12 ta¬ 
hun lamanya. Dia seperti mahasiswa 
abadi di perguruan tinggi yang tidak 
mau lulus, karena di sanalah eksis¬ 
tensinya. Kalau menjadi ASN, Novel 
kemungkinan besar akan keluar dari 
KPK dan wadah pegawai KPK akan 
bubar jalan. 

Apakah KPK akan menerima 
situasi ini? Ow, tentu tidak. 

Mungkin dari semua peran DPR 
selama lima tahun ini yang “percum 
tak bergun”, baru revisi RUU inilah 
hasil yang harus didukung semua. 

Untuk menjaga eksistensi peme¬ 
gang remote di dalamnya, KPK mel¬ 
awan. Mereka mengerahkan LSM- 
LSM yang selama ini mereka naungi. 
Mereka juga membangun opini-opi¬ 


ni bahwa ada yang ingin “membunuh 
KPK”. 

Pola KPK mirip kadal gurun yang 
memainkan drama “termehek-me- 
hek” supaya mendapat simpati. 
Mereka menggunakan nama terke¬ 
nal sebagai bemper di depan untuk 
melindungi mereka. 

Para tokoh ini punya niat baik un¬ 
tuk melindungi KPK, tapi tidak pa¬ 
ham bahwa mereka hanya dimanfaat¬ 
kan oleh “oknum” di dalam KPK. 

Supaya keren dan masyarakat 
bernostalgia, mereka menggunakan 
judul, “Cicak vs Buaya 4.0”. Ini kon¬ 
sep terzalimi, yang selama ini efektif 
mereka gunakan sebagai propaganda. 
Polri menjadi pihak yang disalah¬ 
kan, karena harus ada musuh supaya 
diperangi bersama. 

KPK sekarang bukan KPK yang 
dulu lagi yang dibentuk demi tu¬ 
juan mulia. KPK sudah bertrans¬ 
formasi menjadi senjata kepentin¬ 
gan. Bukan KPK-nya yang salah, 
tetapi oknum-oknum di dalam yang 
pikirannya hanya masalah politik 
kekuasaan dan uang. 

Revisi RUU KPK harus didukung, 
karena itulah obat demi penyakit 
parah di dalam KPK. Obat itu un¬ 
tuk menyembuhkan KPK, bukan 
membunuhnya. 

Mungkin dari semua peran DPR 
selama lima tahun ini yang “percum 
tak bergun”, baru revisi RUU inilah 
hasil yang harus didukung semua. 
Demi KPK. Demi lembaga yang kita 
cintai bersama. 

Seruput kopinya. 

-penulis buku “Tuhan dalam Secan¬ 
gkir Kopi ” 



Lelemuku.com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































SAMBUNGAN 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


B J. Habibie... 

Pemerintah juga menetapkan Hari Ber¬ 
kabung Nasional selama tiga hari. 

Ribuan pelayat berjajar di tepi jalan 
untuk menyaksikan iring-iringan 
kendaraan yang membawa jenazah 
Habibie ke Taman Makam Pahlawan 
Kalibata, Jakarta Selatan, hari Kamis 
(12/9). Banyak yang menyerukan 
nama Habibie, presiden dengan 
masa jabatan terpendek dalam seja¬ 
rah modern Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
memberikan sambutan pada Upacara 
Pemakaman di Taman Makam Pahla¬ 
wan (TMP) Kalibata Jakarta menga¬ 
takan rasa dukacitanya. 

“Beliau adalah seorang negarawan 
sejati, seorang inspirator, seorang 
ilmuwan yang meyakini bahwa tan¬ 
pa cinta kecerdasan itu berbahaya, 
ilmu pengetahuan, iman, dan takwa 
harus bersatu. Beliau adalah suri 
teladan bagi seluruh anak bangsa,” 
kata dia menjadi inspektur acara 
pemakaman yang dihadiri lebih 
dari 700 politisi, pejabat pemerin¬ 
tah, diplomat asing dan tokoh-to¬ 
koh masyarakat, termasuk mantan 
presiden Megawati Soekarnoputri 
dan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Menurut Kepala Negara, Indone¬ 
sia telah kehilangan salah satu pu¬ 
tra terbaiknya. Dan kehadirannya 
bersama tokoh-tokoh bangsa dan 
masyarakat di TMP Kalibata adalah 
bentuk penghormatan dan peng- 

Demi... 

sesuai mekanismenya dan syaratnya 
mendapatkan persetujuan. Ditambah¬ 
kan, pada Jumat (23/8) lalu, itu dina¬ 
mika yang terjadi terhadap sinkronisasi 
jika diikuti ada tawaran Paripurna Kon¬ 
sultasi kemudian pembahasan lanjutan. 

“Terkait kesalahan dalam pengelolaan 
keuangan daerah khususnya DAK masih 
ada kata dugaan dan akan diserakan ke 
penata hukum yang menilai. Agar lem¬ 
baga ini kedepan bisa lebih terbuka dan 
transparan ke publik. Karena DAK sesuai 
Permenkeu, sifatnya itu memang nanti 
dibiayai ke bidang yang sama. Kalau di¬ 
gunakan untuk kegiatan lain, maka pada 
waktunya harus dikembalikan,” kata dia 

Selanjutnya Ketua DPRD, Frengki 
Limbers menambahkan, hasil pari¬ 
purna istimewa pembahasan LP J 2018 
itu disetujui karena penyempurnaan 
dari hasil sinkronisasi yang tidak ada 
titik temu dan berdasarkan pada hasil 
konsultasi DPRD ke Kemendagri dan 
Kemenkeu. “Harapan saya, kedepan 
laporan keuangan harus mengandung 
asas akuntabilitasi dan terbuka agar 
penyerapan maupun penggunaan an¬ 
ggarannya tepat sasaran dengan tujuan 
untuk kepentingan Rakyat,” kata dia. 

Dari hasil konsultasi yang dilaksanakan 
25 anggota DPRD dengan 2 kementeri- 
an, sikap para legislator yang awalnya 
keras menolak LPJ 2018 akibat Rp8 
miliar pada anggaran sisa DAK yang ti¬ 
dak dikembalikan ke kas negara per 31 
Desember 2018 dan malah digunakan 
untuk membayar kegiatan lain, diluar 
peruntukan DAK perlahan melunak. 

Anggota DPRD dari Partai PKPI, 
Yoseph Afaratu menyayangkan sikap 
rekan-rekannya yang seolah-olah 
menuruti hasil konsultasi kedua ke- 
menterian memberikan gambaran 
bahwa pemerintah saat ini mengala¬ 
mi goncangan keuangan dan harus 
diselamatkan oleh DPRD namun 


hargaan negara dan pemerintah atas 
jasa, darmabakti, serta pengabdian 
Almarhum kepada negara dan bang¬ 
sa serta kepada ilmu pengetahuan 
semasa hidupnya. 

Lahir di Pare-Pare, Sulawesi Sela¬ 
tan, pada 25 Juni 1936, Presiden Jo¬ 
kowi menilai almarhum B.J. Habibie 
sejak muda sudah menjadi tokoh 
yang visioner. Di masa mudanya, 
Almarhum tidak hanya berpikir di¬ 
rinya sendiri tapi sudah memikirkan 
tentang bangsa Indonesia. 

“Almarhum tidak hanya berpikir 
tentang apa yang terjadi di Indo¬ 
nesia saat ini, tidak hanya berpikir 
tentang apa yang akan terjadi pada 
Indonesia untuk satu atau dua ta¬ 
hun mendatang, tapi Almarhum 
sudah berpikir dan bekerja untuk 
membangun masa depan Indonesia 
lima puluh tahun ke depan, untuk 
seratus tahun ke depan, untuk In¬ 
donesia bisa lepas landas menjadi 
Indonesia maju,” ungkap Jokowi. 

Dari visi Almarhum B.J. Habibie, 
lanjut Kepala Negara, lahir industri-in¬ 
dustri strategis di Indonesia. Dari ded¬ 
ikasi beliau yang berbasiskan riset dan 
teknologi, pesawat Gatotkaca men¬ 
gudara pertama kali pada saat Peringa¬ 
tan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia. 
Bangsa Indonesia juga tidak akan lupa 
jasa Almarhum Prof. Habibie ketika 
menjadi Presiden Republik Indonesia, 
saat Almarhum dengan cepat telah 
meletakkan serta menguatkan fondasi 

terkesan lambat dan menunggu ses¬ 
uatu. “Kalau mau tolak, ya tolak, kala 
mau lapor, ya lapor, mengapa kita 
harus tunda-tunda seperti saat ini. 
Putuskan hari ini demi kepentingan 
rakyat. Sebab kita tidak perlu putus¬ 
kan lama-lama sehingga kita dapat 
menyelamatkan daerah ini,” ujarnya 
saat memberikan pendapat dalam 
sidang paripurna tersebut. 

Selanjutnya anggota DPRD dari Par¬ 
tai Hanura Dammy Siarmassa yang 
menyatakan konsultasi itu memberi¬ 
kan gambaran bahwa pemerintah saat 
ini mengalami goncangan keuangan 
dan harus diselamatkan oleh DPRD. 
“Konsultasi merupakan tahapan dari 
sinkronisasi yang kita jalani sebab ma¬ 
sih ada perbedaan antara kita dengan 
pemerintah dan hasil konsultasi itu 
kita jadikan pedoman dengan dua inti 
yakni jika ada penyalahgunaan kita 
akan laporkan, dan kedua kita diminta 
selamatkan LPJ ini sebab kita akan 
berhadapan dengan sanksi yang mem¬ 
beratkan kita sendiri,” terang dia.(L01) 


KMJasi... 

dirinya mendirikan koperasi yang 
aktif pada awal 2019 ini. Sebab selain 
melayani trayek Saumlaki-Adaut 
3 kali dalam sehari, pihaknya juga 
membuka jasa penyewaan atau car¬ 
ter untuk perjalanan ke daerah lain¬ 
nya di Tanimbar. Dikatakan carter 
akan dihitung per-mil-nya. 

“Jadi kalau ada yang ingin pakai jasa 
transportasi dari Saumlaki ke desa 
wisata di Matakus, kita hitung jarakn¬ 
ya 1 mil adalah Rp 100 ribu. Sehingga 
kalau dari Saumlaki ke Matakus yang 
jaraknya 6 mil, jadi pulang perginya 
adalah Rp 1,200 ribu. Ini saya lihat 
di aturan dari kementerian itu ka¬ 
lau orang per orang memakai untuk 
carter ke kecamatan lain bisa tetapi 
secara langsung rute Saumlaki, Ke- 


demokrasi Indonesia yang kita semua 
turut menikmati sekarang ini. 

Bahkan di masa senjanya, lajut 
Kepala Negara Almarhum B.J. Habi¬ 
bie tanpa kenal lelah terus mengin¬ 
gatkan kita semua untuk menjadi 
manusia-manusia terbaik bagi In¬ 
donesia, menjadi manusia-manusia 
yang selalu berhati Indonesia. 

“Beliau terus mengingatkan pent¬ 
ingnya sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia untuk diisi dan dikuatkan 
dengan agama, dengan ilmu peng¬ 
etahuan, dan dengan kebudayaan,” 
kata Presiden Jokowi. 

Untuk itu, Presiden Jokowi men¬ 
gajak seluruh rakyat Indonesia un¬ 
tuk mengucapkan terima kasih dan 
memberikan penghormatan yang 
tinggi atas darmabakti Almarhum 
B.J. kepada bangsa dan negara. “Saya 
mengajak seluruh rakyat Indone¬ 
sia untuk mendoakan Almarhum, 
semoga Almarhum diterima dan 
diberikan tempat yang terbaik di sisi 
Allah SWT dan Husnul Khatimah, 
sesuai dengan amal, ibadah, per¬ 
juangan, dan pengabdiannya kepada 
bangsa dan negara,” pinta dia. 

Kepada keluarga Almarhum yang 
ditinggalkan, Kepala Negara juga 
mendoakan, semoga Allah SWT 
senantiasa memberikan ketabah¬ 
an dan kesabaran serta menerima 
kepergian Almarhum dengan ikhlas 
dan tawakal. “Selamat jalan Mister 
Crack, selamat jalan Sang Pionir. 

Provinsi.. 

“Di satuan pendidikan baik kepsek 
dan guru harus memastikan setiap siswa 
setelah menyelesaikan semua pendi¬ 
dikan pada satu jenjang pendidikan, 
mereka telah memiliki keempat kompe¬ 
tensi tersebut secara memadai,” kata Bal- 
janan saat membuka kegiatan tersebut. 

Ia menambahkan kegiatan k-13 
SLB untuk anak berkebutuhan khu¬ 
sus merupakan salah satu kegiatan 
yang mengandung banyak nilai- 
nilai kemanusiaan yang dapat men¬ 
jadi teladan bagi setiap orang, di- 
mana dengan berbagai keterbatasan 
tetapi mereka masih mempunyai 
motivasi yang kuat untuk menunju- 
kan jati diri agar dapat dihargai sep¬ 
erti layaknya siswa normal lainnya. 

Baljanan pun meminta seluruh 
masyarakat, secara khusus bagi 
orangtua yang memiliki anak den¬ 
gan kebutuhan khusus untuk segera 
berikan anak dilayani dengan pendi¬ 
dikan yang sesuai kebutuhannya dan 


camatan Wermaktian atau Tanimbar 
Utara tidak diperkenankan ditetap¬ 
kan oleh dinas perhubungan itupun 
sudah termuat dokumen perjanjian 
kerja pemda dengan pemerintah pu¬ 
sat dalam hal ini kementerian desa 
tertinggal. Keinginan masyarakat 
ini seperti begitu bahkan kita di ke¬ 
camatan selaru ini membutuhkan 
transportasi laut. Jadi ketika kehad¬ 
iran kapal ini di kecamatan selaru 
mereka merasa bersyukur dan berter¬ 
ima kasih kepada pemda,” ucap dia. 

Lodarmase menjelaskan bahwa 
kapal yang dialokasikan untuk mas¬ 
yarakat di pulau-pulau perbatasan 
bahkan pulau terluar Indonesia ini 
dioperasikan setelah terlantar dan 
tidak dirawat sejak 2016 lalu. 

Ia menjelaskan harga tiket per 


Kami akan selalu ingat pesanmu, 
jangan terlalu banyak diskusi, jan¬ 
gan cengeng, tetapi terjunkan diri ke 
proses nilai tambah secara konsisten, 
pasti Indonesia akan terkemuka di 
Asia Tenggara dan di dunia,” pung- 
kas Presiden Jokowi. 

Selain di Indonesia, para pemimp¬ 
in asing dan diplomat menyatakan 
belasungkawa, termasuk duta be¬ 
sar Amerika dan Inggris di Jakarta. 
Menteri Senior Singapura Teo Chee 
Hean memberi penghormatan seti¬ 
banya di Jakarta untuk kunjungan ker¬ 
ja hari Rabu. Ia menulis di Facebook 
bahwa Habibie akan dikenang karena 
memimpin Indonesia dalam masa sulit. 

Perdana Menteri Malaysia Maha- 
thir Mohammad menulis di Twitter 
Rabu malam, “Duka cita terdalam 
bagi keluarga dan rakyat Indonesia.” 
Wafatnya Habibie merupakan suatu 
kehilangan besar, lanjutnya. 

Perdana Menteri Australia Scott 
Morrison menulis di Twitter Kamis 
pagi, “Ia memimpin Republik Indone¬ 
sia pada masa perubahan besar-besa¬ 
ran. Keberanian dan visinya selama 
masa reformasi dihargai di Australia.” 

Habibie ditunjuk untuk memimpin 
Indonesia oleh militer sewaktu kekua¬ 
saan Suharto, yang memimpin selama 
32 tahun, runtuh pada Mei 1998 meny¬ 
usul demonstrasi mahasiswa serta kri¬ 
sis ekonomi yang menghancurkan. 
Habibie menjabat presiden selama 17 
bulan hingga Oktober 1999. (L01) 

jangan menyembuhnyikan anak di 
rumah. Karena anak dengan kebu¬ 
tuhan khusus mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh layanan 
pendidikan dan mengisi pemban¬ 
gunan bangsa di waktu yang akan 
datang sebagaimana telah diisyarat¬ 
kan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 
tentang ‘Penyandang Disabilitas’ 

“Buatlah anak-anak di dunia menjadi 
manusia yang berguna bagi nusa dan 
bangsa dengan baik. Pahala bapak dan 
ibu guru akan diperhitungkan oleh 
Tuhan yang Maha Esa,” tutupnya. 

Kegiatan yang berlangsung di SLB 
tersebut menghadirkan narasum¬ 
ber dari Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pendidikan Khusus dan Layanan 
Khusus, Euis Yunia Nurbania, M.Pd 
dengan peserta seluruh kepsek dan 
guru SLB di Maluku serta turut hadir 
pula mewakili Dispenbud Tanimbar 
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
dan PNF Dispenbud Tanimbar, Mi- 
sye Natalia Uwuratuw, S. STP. (L01) 

orang telah disesuaikan dengan atur¬ 
an Pemda yakni, Rp47.000 ditambah 
asuransi sebesar Rp3000 sehingga 
totalnya adalah Rp50,000. Kapal 
berjenis speed boat ini merupakan 
kapal khusus penumpang dengan to¬ 
tal 50 orang. Sementara barang yang 
dimuat paing berat adalah lOkg. 

“Semuanya terpulang sama pemda 
dalam hal ini bantuan kepada mas¬ 
yarakat itu transportasi darat dan 
laut. Saya berpikir bahwa transpor¬ 
tasi darat sudah memenuhi dimana 
Damri sudah tersebar dan tersalur 
ke kecamatan-kecamatan, baik di 
selaru juga sudah maksimal. Seh¬ 
ingga dengan adanya transportasi 
laut ini saya yakin dapat memban¬ 
tu menjawab permintaan mas¬ 
yarakat selama ini,” tutup dia. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 jfcLelemuku 


PERISTIWA 


16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 



Gubernur Papua Ajak Hindari Konflik 


JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas 
Enembe minta kepada semua pihak 
agar mulai bersepakat meredam suhu 
politik bumi cenderawasih yang sem¬ 
pat memanas, pasca demo rusuh tolak 
rasis, akhir Agustus lalu. 

“Jangan ada lagi yang ikut mem¬ 
perkeruh keadaan. Kita sudah tahu 
situasi (demo rusuh kemarin) diman¬ 
faatkan oleh orang lain. Hindari konf¬ 


lik apa pun dan jaga Bhineka Tunggal 
Ika. Kita jaga Indonesia dan jangan 
ciptakan konflik. Sebab berbahaya 
bagi kami (di Papua) jika semua suku 
terlibat konflik. Ini bukan masalah di 
Sentani atau di gunung. Ini (masalah) 
Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga 
perlu kita jaga toleransi,” terang Lukas 
di Jayapura, Jumat (13/9). 

Lukas juga menyindir pertemuan 61 


Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi, 
yang dinilainya tak mewakili semua 
wilayah adat di bumi cenderawasih. Den¬ 
gan demikian, aspirasi yang disampaikan 
kepada kepala negara pun, tak mencer¬ 
minkan usulan dari semua warga Papua 
“Kita di Tanah Papua ada tujuh 
wilayah adat. Semua keterwakilan ha¬ 
rus ada. Tidak bisa orang tertentu saja 
ke Jakarta. Ini yang membuat Papua 


rusak terus dari dulu. Kita ini ada 200 
lebih suku. Sehingga (saya anggap) 
tujuannya (aspirasi para tokoh Papua) 
antara lain mencari jabatan, mencari 
kepentingan, meminta nasi sesuap dan 
ini yang sedang terjadi di provinsi ini”. 

“Saya katakan jangan manfaatkan 
(persoalan politik di Papua untuk me¬ 
minta sesuatu). (Pemerintah Pusat) ka¬ 
lau mau panggil, wajib libatkan semua 
wilayah adat, panggil gubernur, MRP 
dan DPRP. Kemudian bupati yang 
nanti menunjuk tokoh yang tepat guna 
mewakili wilayahnya. Masa panggil 
‘orang di jalan-jalan dibawa kesana (Ja¬ 
karta, red). Ini tidak bisa, karena akan 
tambah masalah terus,” tegasnya. 

Lukas juga minta jika ingin memekarkan 
provinsi, wajib menjadi tujuh wilayah. Tak 
bisa jika hanya satu atau dua provinsi 

Sebelumnya, Pemprov Papua mengun¬ 
dang para perwakilan mahasiswa untuk 
mencari solusi terkait kepulangan mereka 
dari kota studi di luar daerah. Sayangnya, 
pertemuan yang hendak dilangsungkan di 
Gedung Negara, Jayapura, Jumat pagi ha- 


Pertemuan Para Tokoh Belum Tuntas 


rus kandas. Sebab para perwakilan maha¬ 
siswa menolak undangan gubernur. (P02) 

Pertemuan Para Tokoh Belum Tuntas 


JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas 
Enembe menilai pertemuan para to¬ 
koh bumi cenderawasih dengan Pres¬ 
iden Joko Widodo, di Istana Negara, 
Jakarta, beberapa waktu lalu, bukan 
solusi untuk menyelesaikan akar mas¬ 
alah diatas tanah ini. 

Meski sejumlah usulan dari para tokoh 
di setujui Presiden, ia menilai menyele¬ 
saikan masalah Papua tidak dengan cara 
seperti itu. “Kalau minta jabatan, minta 
Asrama dibangun, minta (pemekaran) 
provinsi, itu orang Papua akan mati terus 
dan bukan solusi,” tegas dia di Jayapura 

Ia katakan, 61 tokoh Papua yang hadir 
di Istana Negara, Jakarta, tak mewakili 
kepentingan seluruh masyarakat Pap¬ 
ua. Pertemuan itu lebih kepada menga- 


JAYAPURA - Pemerintah Provinsi 
Papua memastikan tak lagi merekrut 
Anggota DPR Papua (DPRP) lewat jal¬ 
ur pengangkatan 14 kursi. Perekrutan 
ulang dikhawatirkan memicu konflik 
diantara para pihak terkait. 

“Dengan demikian kita meniadakan 
proses pemilihan atau rekrutmen 14 kursi 
DPR Papua dari jalur pengangkatan atau 
Otonomi Khusus (Otsus). Ini artinya Ang¬ 
gota DPR Papua yang diangkat lewat jalur 
14 kursi Otsus dan sudah bertugas selama 
dua tahun, bakal dilantik kembali. Namun 
terlebih dahulu kita akan buat mekanisme 
maupun dokumen pendukungnya,” 
terang dia di Jayapura, Selasa (10/9). 

Diketahui, 14 kursi di DPR Papua lewat 
jalur pengangkatan ini diatur dalam UU No 
21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua 


komodir kepentingan pribadi (kelom¬ 
pok tertentu). 

“(Para tokoh) Itu dari kelompok 
berbeda dan bukan dari aspirasi mas¬ 
yarakat atau pemerintah. Saya (saja pe¬ 
merintah) tidak tahu (ada pertemuan 
dengan Presiden). Papua bukan satu 
suku saja karena ada 300 lebih suku. 
Sehingga tidak bisa orang tertentu yang 
berangkat tanpa pemberitahuan dari 
Pemerintah Provinsi Papua (untuk 
bertemu Presiden),” tegasnya. 

Tokoh Papua, Abisai Rollo dalam 
pertemuan di Istana Kepresidenan 
meminta Presiden Joko Widodo mem¬ 
bangun Istana Presiden di Papua. Bah¬ 
kan, Abisai bersedia menyumbangkan 
lahan seluar 10 hektar tanahnya. (P02) 


Anggota DPR Papua Jalur Otsus un¬ 
tuk wilayah adat Mamta, yakni Ram- 
ses Ohee dan Piter Kwano. Sementara 
wilayah adat Saireri, Yohanes Luis Ron- 
sumbre, Yonas Nusi dan Yotam Bilasi. 
Dari wilayah adat Lapago, yaitu Arnold 
Wenekolik Walilo, Jhon W Wilil, Kope 
Wonda dan Timotius Wakur. 

Sedangkan, dari wilayah adat Meepa- 
go yakni Lerry Omaleng, Jhon Nasion 
Robby Gobay dan Julianus Miagoni 
dan wilayah Anim Ha, yaitu Lrits Tabo 
Wakyasu dan Maria Elizabeth Kaize. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Ku- 
molo berharap pelantikan 14 anggota 
DPR Papua dari jalur pengangkatan 
(Otsus), dilantik bersamaan dengan 
55 anggota DPR Papua hasil Pileg 
2019 pada Oktober mendatang. (L01) 


BULUKUMBA - Gubernur Sulawe¬ 
si Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah 
menutup event wisata Lestival Pinisi di 
Wisata Tanjung Bira, Kabupaten Bu- 
lukumba, Sabtu (14/9) malam. Ribuan 
orang hadir dalam penutupan ini. 

Gubernur dalam festival yang masuk 
100 Wonderful Events Kementerian 
Pariwisata RI, menyampaikan, ber¬ 
harap festival ini semakin berkembang, 
tentunya dengan support dari pemer¬ 
intah, baik daerah dan pusat. “Lestival 
Pinisi yang ke-10 ini tentu kita ber¬ 
harap dari event festival ini pasti ada 
sesuatu yang berkembang. Harapan 
kita festival Pinisi yang ke-11 tahun de¬ 
pan Bira akan semakin cantik semakin 
baik,” kata Nurdin Abdullah. 

Dengan berkembangnya sektor 
pariwisata juga akan membuat sektor 
ekonomi berkembang. Sehingga Nurdin 
Abdullah menyampaikan mendukung 
penuh, Pemda Bulukumba untuk 
melakukan penataan, Bira telah menjadi 
aset nasional bahkan dunia sebutnya. 

Gubernur menyebutkan, kawasan 
Bira adalah daerah yang sangat can¬ 
tik. Namun kendala yang ada adalah 
aksesibilitas (accessibility) yang masih 
perlu dibenahi dan menjadi perhatian. 
Hal ini sangat penting sebagai penun¬ 
jang kemajuan pariwisata. Termasuk 
pembangunan bandara yang menjadi 
pintu masuk bagai turis. “Kita berharap 


tahun depan pembebasan lahan untuk 
bandara selesai. Kita akan mulai pem¬ 
bangunan Bandara Bira,” sebutnya. 

Malamnya penutupan Lestival Pi¬ 
nisi di kawasan wisata ini dihibur 
artis ibu kota Dewi Yull dan Uut 
Permatasari. Beberapa rangkaian 
kegiatan Lestival Pinisi yang telah 
mendahului, misalnya, Bira Sunset 
Run, Lestival Dato Tiro, Senandung 
Kopi Kahayya, Lestival Laonruma, 
dan Lestival Samindara. Selain itu 
juga telah digelar pasca seremoni 
pembukaan adalah Pinisi Expo di 
lapangan Pemuda sampai tanggal 14 
September, Karnaval Pakaian Hitam 
(Kamis 12 September pukul 13.30 di 
lapangan Pemuda), Annyorong Lopi 
(Jumat 13 September pukul 13.00 di 
Bontobahari), Ritual Adat Andingin- 
gi Kajang (Sabtu, 14 September pukul 
09.00 di Desa Tanatoa Kajang). 

Selain Gubernur hadir juga Bupa¬ 
ti- Wakil Bupati Bulukumba, AM 
Sukri Sappewali - Tomy Satria, 
Asdep Pengembangan Pemasaran 
1 Regional II Kementerian Pari¬ 
wisata, Ricky Lauzani mewakili 
Menteri Pariwisata, Staff Ahli Men¬ 
teri Bidang SDM Kemenkomaritim 
Laksda TNI ( Purn) Aqus Purwoto, 
Wa Aspotmar Kasal Laksma Perial, 
serta Deputi Pencegahan, dan Ren¬ 
cana BNPB Lilik Kurniawan. (P06) 



14 Kursi Otsus di DPRP Dihentikan 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














